ANA 


TNO 


LINU 


Salut Buat 


Rp23.800 « 1 CD 


Hosting, 


Tutorial 


m WebDAV di Linux 

Mm Linked List pada C 

mM Software RAID di Linux 

m Belajar Cepat 
PostgreSOL 

m Python dan PostgreSOL 

m Memilih Desktop dan 
Window Manager 

m Langkah Sederhana 
Membuat Mailing List 
Server 

m Subversion, CVS 
Replacement 

m Ouota, Membatasi Data 


01 
para User 
m Eclipse, Open Source 
IDE Java dari IBM 
8199 51521301063 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Red Hat, Fedora, 
Mandrake, dan Komura 


IPINPOINT 


erusahaan pembuat distro Linux 

Red Hat menghentikan penamaan 

Red Hat Linux (RHL) sebagai distro 
populer selama hampir sepuluh tahun. Red 
Hat, Inc. sebagai perusahaan publik akan 
fokus pada Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), dengan harga yang tidak semurah 
RHL. Bagaimana dengan komunitas Linux 
yang sudah terlanjur “menderita 
ketergantungan Red Hat"? 

“Linux tidak hanya Red Hat!” Itulah 
jawaban beberapa kawan di milis 
pembaca /nfoLINUX. Ternyata Red Hat 
juga sudah menyiapkan Fedora sebagai 
penggantinya, meskipun tidak ada lagi 
dukungan teknis secara resmi dari 
perusahaan Red Hat seperti terhadap 
distro Red Hat 'biasa' selama ini. Selain 
itu, Red Hat telah memiliki “keturunan' di 
beberapa negara dengan nama berbeda. 
Mandrake dari Prancis dan Komura dari 
Indonesia sekadar contoh, bisa disebut 
sebagai keturuan pertama dan keempat 
dari Red Hat. 


Beberapa survai di Internet, misalnya 
yang dilakukan oleh www.distrowatch.com 
sepanjang tahun 2003, menunjukkan 
Mandrake lebih populer daripada Red Hat. 
Polling di Indonesia yang dilakukan 
InfoLINUX tahun 2002 dan 2003 juga 
menunjukkan hasil yang sama, Mandrake 
lebih banyak dipilih pembaca daripada Red 
Hat. Selengkapnya tentang hasil polling 
pembaca dapat Anda simak pada 
InfoLINUX Utama edisi Januari 2003 dan 
Januari 2004 ini. 

Lalu, apa itu Komura? Komura, 
kependekan dari Komputer Murah, adalah 
distro Linux Indonesia berbasis distro WinBI 
(Window Berbahasa Indonesia). WinBI 
berbasis TM (Trustix Merdeka), hasil 
pengembangan Trustix Secure Linux (TSL), 
yang sudah dihentikan distribusinya. TSL 
itu juga berbasis Red Hat, sehingga Komura 
menjadi keturunan keempat dari Red Hat. 

Kelebihan Mandrake dan Komura 
terhadap Red Hat bagi pengguna Indonesia, 
khususnya yang masih awam atau pemula, 
adalah tersedianya menu dan manual atau 
dokumentasi dalam bahasa Indonesia. 
Mandrake memiliki aplikasi desktop yang 
lengkap, antara lain mendukung NTFS, 
MP3, dan VCD/DVD. 

Komura memiliki kelebihan dari sisi 
server, seperti aplikasi untuk jaringan 
diskless LTSP (Linux Terminal Server 
Project). Komura sangat cocok untuk 
lembaga bisnis atau pendidikan yang 
memiliki dana terbatas. Komputer kelas 
Pentium lama juga cocok memakai Komura 
sebagai desktop. 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


ari 
Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, I Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


PUBLICATIONS 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX JANUARI 2004 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


LINVAX 


ASUS DRW-0402P/D 


Kembali, produk ASUS masuk ke 
dapur pengujian /nfoL/NUX. Kali ini 
berupa drive DVD -/#-R/RW dengan 
tipe ASUS DRW-0402P/D. ASUS 
merupakan salah satu vendor yang 
mendukung multiformat DVD. 


BB 1.3 


Saat ini, komputer telah begitu 
mudah dipakai. Hampir semua hal 
dapat dioperasikan menggunakan 
mouse. Tampilan yang disajikan pun 
sudah sangat luar biasa. Mulai dari 
tulisan-tulisan biasa... 


TuxKart 0.2 


Permainan balap-balapan memang 
selalu seru untuk dilakukan. Dan 
setiap permainan balap-balapan 
tentunya juga memiliki daya tarik 
tersendiri. Umumnya, balapan yang 
terkenal adalah balapan mobil... 


4 InroLINUX JANUARI 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 


ULASAN CD 
Instalasi Linux Komura 


SURAT PEMBACA 


BERITA 

Menyikapi Bubarnya Red Hat 
IBM Dukung RMDS 

Aktivitas Karyawan dalam 
Security Perusahaan 

Solusi VOIP dari Nortel Network 
Pengusaha Ritel Fokuskan 
Anggaran TI 

Oracle untuk Perusahaan 
Skala Menengah 

Sony Ericsson Luncurkan 

4 Ponsel Baru 


OPINI 

I Made Wiryana: 

Mengapa Memiliki Kebijakan 
Open Source? 

Budi Rahardjo: 
E-Government dan 
Kerahasiaan Data Pribadi 
Michael S. Sunggiardi: 
Open Source Menuju 

Bisnis Murni 


KLINIK 
KLINIK IBM 


ULASAN 
Pengantar: Bangun Ketertarikan 


20 


Lebih dengan Linux 
ASUS DRW-0402P/D 
ASUS P4P800 Deluxe 
MSI 848P Neo 

MSI FX5900 VTD128 
Seagate Barracuda SATA V 
Fujitsu Siemens D1688 
BB 1.3 

SOLite 2.8.5 

TuxKart 0.2 

Cannon Smash 0.6 


BISNIS 
Hosting, Bisnis Linux yang 
Menguntungkan 


KOMUNITAS 


FEATURE 
Grid Computing, Bayar Sesuai 
Penggunaannya 


TUTORIAL 

WebDAV di Linux 

Linked List pada C 

Software RAID di Linux 
Belajar Cepat PostgreSOL 
Python dan PostgreSOL 
Memilih Desktop dan 
Window Manager 

Langkah Sederhana 
Membuat Mailing List Server 
Subversion, CVS Replacement 
Ouota, Membatasi Data 
para User 

Eclipse, Open Source IDE 
Java dari IBM 


47 


48 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 


mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 
melihat Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


Linux Ready, yaitu: 


Wacom Intous 2 


Gigabyte GA-85648FX 


www.infolinux.web.id 


Sony CRX300E 


Hilangnya 
Red Hat, 
Hilangnya 
Fanatisme 
Distro 


Beruntung, seorang Michael 
Andreas Purwoadi, Electri- 
cal and Control System 
Engineer Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) ketika bergabung 
dengan BPPT kali pertama. 
la langsung dikirim untuk 
menjalani pendidikan kesar- 
janaan hingga doktoral di 
Prancis. 


InroLINUX JANUARI 2004 5 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi Linux Komura 


Inilah distro Linux Indonesia. Meskipun ada beberapa distro Linux yang pernah dirilis di 
Indonesia, Komura memiliki ciri khas gaya Indonesia dan dikeluarkan secara resmi oleh 


institusi pemerintah, BPPT. Instalasinya semudah instalasi Linux Red Hat. 


etunjuk ini mengacu buku elektronik 

Panduan Instalasi WinBI yang 

diterbitkan BPPT (Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi) dan disusun oleh 
Tim P2LBI (Pengembangan Perangkat Lunak 
Berbahasa Indonesia) dengan kontributor 
antara lain Koko, Hendri, Haris Fauzi, dan 
Heri Dwinanto. Komura (Komputer Murah) 
merupakan pengembangan dari WinBI 
(Window Berbahasa Indoensia), yaitu 
dengan menambahkan aplikasi untuk server 
jaringan diskless LTSP (Linux Terminal 
Server Project), mail server gmail, dan lain- 
lain. LTSP dan gmail server telah diulas 
dalam /InfoLINUX edisi-edisi tahun lalu. 

Petunjuk instalasi ini menganggap 

pengguna menggunakan hardware yang 
dikenal oleh Komura. Bila Anda belum 
pernah menginstal sistem operasi pada 
komputer Anda, maka sebaiknya Anda 
ditemani oleh mereka yang telah 
berpengalaman menginstal GNU/Linux. 
Sebelum memulai instalasi sebaiknya Anda 
mencatat hardware yang dimiliki. Misal 
processor, jenis sound card, jenis network 
card, jenis video card, jenis monitor, jenis 
mouse, dan jenis keyboard yang Anda 
gunakan. Ini akan membantu pada proses 
instalasi. 


PEN TE F 
EX # UR 


» | ag 
We SP Masa 


Pilih Bahasa 


Th 
(Tan 


Software HI 


Seperti umumnya distro Linux, pertama 
aturlah agar komputer dapat mem-boot dari 
CD-ROM. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menekan tombol DEL ketika komputer 
sedang mem-boot. Setelah Anda ubah agar 
dapat mem-boot dari CDROM, maka boot- 
lah ulang. Bila komputer Anda tidak bisa 
diboot dari CD-ROM, maka Anda harus 
membuat disk boot terlebih dahulu. 


Mulai instalasi 

Setelah sistem mem-boot CD-ROM, maka 
kali pertama yang muncul adalah menu 
untuk menentukan bahasa pengantar yang 
digunakan dalam proses instalasi. Pilihlah 
Bahasa Indonesia. Pilihan lain yang tersedia 
adalah Bahasa Inggris. 

Pilihlah keyboard sesuai yang Anda 
gunakan. Sebagian besar keyboard di 
Indonesia menggunakan tata letak US. Jadi 
pilihlah tata letak US. Lalu pilihlah jenis mouse 
yang digunakan. Ada beberapa kemungkinan: 
@ COM(Serial). Biasanya mouse ini 

menggunakan konektor berbentuk pipih. 

Komputer lama (sebelum Pentium II) 

biasanya menggunakan mouse jenis ini. 
@ PS2. Mouse jenis ini bentuk konektornya 

bulat. Komputer jenis baru biasanya 
menggunakan mouse jenis ini. 


yBantuan online 


? Tanpa Bantuan ? Catatan Rilis 
| 


Inggris 
Indones 


Pemilihan Bahasa stan 


Pilih bahasa yang ingin Anda 
gunakan selama instalasi Linux 
P2LBI ini. 


Bahasa apa yang ingin dipakai 
saat proses instalasi? 


(Bantuan online: 


? Tanpa Bantuan | P Catatan Rilis | | 


Selamat Datang di 
P2LBI 


Selamat datang! Proses instalasiini 
diuraikan secara rinci dalam 
Panduan Instalasi P2LBI yang 
tersedia dari Proyek P2LBI. Mohon 
bacalah seluruh manual sebelum 
Anda memulai proses instalasi ini. 


Salinan HTML dan PDF dari 
manual ada secara online, pada 
http//www.p2lbi.org. Terdapat 
pula sebuah salinan HTML pada 
set CD Linux P2LBI. 


Fitur: Linux P2LBI memiliki 
sebuah metode instalasi yang 
dikenal sebagai sebuat instalasi 
“tanpa partisi", Jika sistem Anda 
memiliki sebuah partisi FAT 
(DOS/Windows) dengan ruang 


aan 


Pe ASN 


Ia 


(Selamat Datang 


@ Bus. Mouse jenis ini relatif sudah jarang 
digunakan. 


Setelah mengonfigurasikan mouse, maka 
akan tampil layar yang memberikan ucapan 
selamat datang di sistem instalasi Komura 
artinya proses instalasi dapat segera dimulai. 
Bila video card dan monitor Anda tidak 
dapat dideteksi atau RAM Anda terlalu 
sedikit, maka instalasi akan menggunakan 
modus teks. Anda tidak memperoleh layar 
grafis ini. 


Pilihan instalasi dan partisi 
Mempartisi adalah langkah untuk 
menyiapkan harddisk sebelum melakukan 
proses instalasi. Sebelum mempartisi, kali 
pertama harus menentukan jenis instalasi 
yang akan dilakukan: 

@ Install: menginstal sistem Komura baru di 
komputer. Anda dapat memilih apakah 
untuk penggunaan Server, Workstation, 
atau di Laptop. 

@ Upgrade: memperbarui sistem Komura 
yang telah terinstal. 


Setelah menentukan jenis instalasi, 
masuk ke proses mempartisi harddisk. 
Mempartisi harddisk dapat menggunakan 


Software KI 


Software RI 


@ RedHat, Inc. 


O Software RI 


4 Pe Lanjutkan SI Kembali 


& Gambar 1. Memilih bahasa pengantar instalasi & Gambar 2. Layar Selamat Datang 


6 InroLINUX JANUARI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


LE 
Software XI ia Software HI 
(en bo Kasad 
Bantuan online: 1 rSetup disk Bantuan online (Setup disk 
Partisi Partisi 
Tanpa Bantuan Catatan Rilis || || Ig 
Leratann Ie |) (vkeat—Jperanokatf Diminta Sesunggunnya| Tipe jean, Bantuan| 9 Catatan ti | (ukkat Teeranoraf Diminta (Sesunggunnyafmpe 
AA 3 | (ktidak diset» hdai 93BM 996M NTFS/HPFS 
| tidak diset» hda2 2000M 2000M Linux native N |Iktiaak aiset- hdaz 1004M 1004M Linux native 
Par tidak diset» hda3 3004M 3004M Linux native TA ux swap 
Partisi “idak diset- hdas Tam 1aM Linus navya Partisi Anda telah meletakkan partisi yang bersisi kemel uk native 
Pititah dimana Andaingin Liur tidak diset- hda5 3506M 3506M Linux native Ann (partisi boob di atas batasan silndar 1024, ux native 
P2LBI diinstal, «Swap» hda7 133M 133M Linux swap 2 Tampaknya BIOS sistem mendukung proses boot fux native 


P2LBI diinstal. 


ctidak diset» hdag 
“tidak diset» hda9 
ctidak diset» hdat0 


15M 1SM Linux native di atas batasan tersebut. 


3506M 
6408M 


3506M Linux native 


| Catatan: Jika Anda menjalankan 6408M Linux native 


Catatan: Jika Anda menjalankan 
sebuah Instalasi Tanpa Partisi 


SANGAT disarankan bagi Anda untuk membuat 


Anda akan perlu untuk 
menetapkan sebuah partisi 
DOS/Windows yang ada sebagai 


root, ditunjukkan dengan /. Klik di Eat. | 


Hapus | 


sebuah Instalasi Tanpa Partisi 
Anda akan perlu untuk 
menetapkan sebuah partisi 


DOSj di da seb: 
Fan | / Windows yang ada sebagai 


root, ditunjukkan dengan /. Klik di 


| atas partisi FAT yang ingin Anda 


atas partisi FAT yang ingin Anda 


partisi tersebut sudah disoroti, klik 
Ubah untuk melakukan titik kait 
dari / (root). Klik Ok saat Anda 
sudah selesai. Setelah Andatelah 
mengkonfirmasikan pilihan ini, 
Anda akan harus menentukan 
ukuran sistem berkas root dan 
ruang swap yang tepat bagi sistem 
Anda, 


pilih untuk instalasi ini. Setelah | 


pilih untuk instalasi ini. Setelah 


disket hoot ketika diminta oleh program 
penginstalasi, karena ini adalah fitur baru pada 
motherboard baru dan tidak selalu tersedia atau 
selalu handal. Membuat sebuah disket boot akan 


menjamin Anda dapat selalu memboot sistem set 


ai (25) 


partisi tersebut sudah disoroti, klik 
Ubah untuk melakukan titik kait 
dari / (root). Klik Ok saat Anda 
sudah selesai. Setelah Anda telah 
mengkonfirmasikan pilihan ini, 
Anda akan harus menentukan 
ukuran sistem berkas root dan 
ruang swap yang tepat bagi sistem 
Anda, 


setelah selesai diinstal. 
Dipakai (26) 


JK 


& Gambar 3. Mempartisi dengan Diskdruid 


beberapa metoda. Anda dapat memilih 

salah satu di antara tiga pilihan ini: 

@ Otomatis: semua data di harddisk akan 
DIHAPUS. Bila Anda menginstal di 
harddisk yang kosong Anda dapat 
menggunakan metoda ini. Harap berhati- 
hati sebelum memutuskan 
menggunakan metoda ini. 

@ Diskdruid: software bantu ini melakukan 
proses partisi secara lebih mudah, tetapi 
memiliki beberapa keterbatasan. 

@ Fdisk: software bantu ini lebih manual 
tetapi lebih luwes. Disarankan 
menggunakan diskdruid terlebih dahulu. 


Bila Anda memilih mempartisi harddisk 
dengan menggunakan diskdruid, Anda 
dapat membuat, mengedit, atau 
menghapus partisi serta menentukan 
jenisnya dengan menggunakan tombol 
yang disediakan. Buatlah partisi sesuai yang 
Anda butuhkan. Untuk penggunaan 
workstation, maka penentuan partisi akan 
lebih mudah. Paling tidak Komura 
membutuhkan dua partisi yaitu partisi swap 
dan / (partisi root). Disarankan Anda juga 
membuat partisi khusus untuk /boot 
dengan ukuran sekitar 30 MB saja. 

Bila Anda memutuksan untuk 
menggunakan fdisk, maka Anda akan 
mendapatkan prompt program fdisk ini. 
Untuk mendapatkan keterangan bantu 
penggunaan program fdisk tekanlah tombol 
'm". Pada panduan ini tidak dijelaskan 
lebih ditail lagi mengenai penggunaan 
program fdisk ini. 

Bila Anda meletakkan partisi /boot pada 


Sl Kembali Ld 


& Gambar 4. Peringatan Melewati Silinder 


silinder yang lebih dari 1024, maka akan 
diberikan pesan kesalahan. Sebaiknya 
silinder untuk partisi /boot, tempat kernel 
berada, tidak lebih dari 1024. 

Komura dapat memanfaatkan partisi 
yang telah ada pada harddisk Anda. 
Sehingga pada proses instalasi ini diberikan 
pilihan, partisi mana yang hendak Anda 
format. Tentukan partisi yang hendak 
diformat. Harap HATI-HATI bila Anda telah 
memiliki data pada partisi tertentu. Bila 
diformat, data Anda akan hilang. 

Komura menggunakan LILO (Linux 
Loader) untuk memboot sistem. Dengan 
LILO ini, maka di harddisk dapat diinstalasi 
lebih dari satu sistem operasi. Menu beri- 
kutnya adalah mengonfigurasi LILO. Ini 
dibutuhkan agar sistem dapat di-boot. 
Tentukan di manakah LILO diinstalasi. 
Sebagian besar orang menginstal di Master 
Boot Record (MBR). Anda dapat juga 
menentukan apakah akan membuat disket 
boot atau tidak. 


Konfigurasi lanjutan 
Tahapan ini akan mengonfigurasi misal 
jaringan paket yang akan diinstalasi. Sistem 
operasi Komura telah mendukung sistem 
jaringan TCP/IP yang memungkinkan sistem 
terhubung ke Internet. 

Setelah itu tentukan konfigurasi jaringan. 
Informasi yang diisikan misalnya adalah: 


Alamat IP :192.168.0.1 
Netmask : 255.255.255 
Network — :192.168.0.0 
Broadcast :192.168.0.255 
Hostname : server.komura.com 


www.infolinux.web.id 


Gateway  :192.168.0.254 
DNS Primer : 192.168.0.254 


Sebaiknya Anda menanyakan kepada 
pengelola jaringan di tempat Anda. Minimal 
Anda isikan 3 hal, yaitu Alamat IP, 
Hostname, dan DNS Primer. 

Selanjutnya, tentukan bahasa pengantar 
yang akan digunakan pada sistem yang 
nantinya diinstalasi tersebut. Pilihlah bahasa 
Indonesia, bila Anda ingin merasakan 
kemampuan Komura. Sistem GNU/Linux 
mendukung berbagai bahasa pengantar 
pada sistem. Pada sistem Komura bahasa 
yang didukung adalah Inggris atau 
Indonesia. 

Setelah itu tentukan zona waktu dari 
lokasi Anda. Tersedia pilihan untuk 
Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. 
Informasi ini dibutuhkan misal untuk 
penanda waktu pada berkas e-mail yang 
dikirim, penanda upgrade, dan lain 
sebagainya. Sebaiknya ditentukan dengan 
benar. 

Setelah itu tentukan akun (account). 
Ingat, telah ada account root yang diisikan 
pada sistem Komura dengan kata sandi 
(password) yaitu P2LBI MICA (perhatikan 
huruf besar dan huruf kecil dibedakan). Bila 
Anda ingin menggunakan kata sandi sendiri 
Ubahlah pada saat ini. Pada menu ini, Anda 
dapat juga menentukan akun lainnya yang 
akan Anda gunakan untuk penggunaan 
biasa. Isikan nama user, password, dan 
keterangan lainnya untuk akun tersebut. 

Setelah itu tentukan kelompok paket 
yang akan diinstalasi pada sistem Komura. 


InroLINUX JANUARI 2004 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Software HI 


(Bantuan online: Konfigurasi LILO 


? Tanpa Bantuan | P Catatan Rilis | IT Buat hootdisk 


SI | Install LILO 


(Bantuan online: 


Uksaod bo Kdaasi 


? Tanpa Bantuan | P Catatan Rilis | 


Install boot record LILO di: 
A Idev/hda Master Boot Record (MBR) 


Konfigurasi LILO 


LILO, Linux LOader, adalah 
perangkat lunak yang dapat 
digunakan untuk memulai Linux 


P2LBI pada komputer Anda. LILO Parameter Kernel: 


w #dev/hdaz Partisi pertama dari partisi boot 
IT Gunakan mode linear (untuk beberapa drive SCSI) 


Konfigurasi 
Account 


Catatan: Membuat sebuah 
account dan password root adalah 


juga memulai sistem operasi lain, 
seperti Windows 9x, Di sini, Anda 
akan ditanya bagaimana (atau 
apakah) Andaingin 
mengkonfigurasikan LILO. 


Partisi: /dewhdat 
4 Image untuk boot yang default 
Label boot fdos 


Membuat disket boot: Anda 


Tipe:DOS/Windows 


Label boot 


salah satu langkah yang paling 
penting selama proses instalasi 
Anda. Account root Anda 
memungkinkan Anda untuk 
menginstal paket-paket, 
meng-upgrade RPMs dan 


harus membuat sebuah disket boot 
jika Anda tidang menginstal LILO 
pada MBR atau jika Anda sama 
sekali tidak menginstal LILO. 


fdev/hda5 Linux Native linux 


Install LILO: Anda dapat memilih 
untuk melewati LILO jika Anda 
tidak ingin menulis LILO pada hard 
disk Anda, Jika Anda memiliki dua 
hard disk dengan sistem operasi PA 


melakukan sebagian besar 
perawatan sistem Anda. 
Melakukan log sebagai root 
memberikan kepada Anda control 
penuh atas sistem Anda dan sangat 
berkuasa, 


Anda harus memastikan untuk 
menggunakan account root hanya 
untuk administrasi, Buatlah sebuah 
account non—root untuk fungsi 


Aj 


Software KJ 


(Konfigurasi Account 


@ 


Password Root: jean 


Konfirmasi: 


Kata sandi (password) diterima. 


Nama Account koko 


Password: 


Kata sandi pengguna diterima. 


Nama Lengkap: | Wijatmoko Prayitno 
Tam Ubah Hapus Baru 


Hama secoun ara Langian 


& Gambar 5. Memilih tempat menginstal LILO 


Software HI 


(Bantuan online: Pilihan Grup Paket 


& Kembali Be Lanjutkan 


& Gambar 6. Membuat user dan password 


"3 3 "Tg 
Teen UT 


(Bantuan online: 


? Tanpa Bantuan P Catatan Rilis 


Ta LH Dukungan printer 


T Application/Libraries 


ia Pr Sistem X Window 


at KDE 


Pilihan Grup 
Paket 


Pilihlah kelompok paket yang ingin 
Anda instal. Untuk memilih sebuah 
kelompok paket, klik di atas sebuah 
kotak persetujuan di sampingnya, 
5 y sn F @pplicatior/Files 


12 
z & Mail/WWW/Pembaca News 
r B1) Dukungan Multimedia 


F Application/System 
IT Network Workstation 


M2 Penulisan/Penerbitan 


Untuk memilih paket secara 
tersendiri, Anda harus memberi 
tanda persetujuan pada kotak Pilih 
masing-masing pake? di bagian 
bawah dari tampilan/layar. 


? Tanpa Bantuan | 


P Catatan Rilis | 


Konfigurasi X 


Walau program instalasi 
memeriksa untuk menentukan 
video card terbaik bagi sistem 
Anda, Anda dapat memilih video 
card lain jika diperlukan. 


Setelah Anda telah memilih video 
card Anda, pilihlah jumlah RAM 
video yang ada pada card Anda. 


Jika Anda memutuhkan bahwa 
nilai yang telah Anda pilih tidak 
benar, Anda dapat mengklik tombol 
Kembalikan nilai asli untuk 
kembali ke pengaturan yang telah 
diperiksa yang disarankan. 


Anda juga dapat memilih untuk 
1 Melewati Konfigurasi X jika 


A Pilih beberapa paket 


& Gambar 7. Memilih kelompok paket 


Anda bisa menentukan apakah ingin semua 
kelompok paket software aplikasi diinsta- 
lasi, atau hanya sebagian. Pada menu ini 
juga diberikan informasi berapa ruang 
harddisk yang dibutuhkan bila paket-paket 
tersebut diinstalasi. 

Anda dapat juga menentukan program- 
program manakah pada tiap kelompok itu 
yang akan diinstalasi. Tentu saja bagi 
pengguna GNU/Linux baru yang belum 
mengenal program-program aplikasi tersebut 
dengan baik, harus membaca keterangan 
tentang tiap program yang disediakan. 
Untuk mudahnya, instal saja semua dulu 
paket program bila ruang harddisk 
mencukupi. 

Terkadang ketika pemilihan paket 
program yang ingin diinstalasi, timbul 
kesalahan yaitu ketergantungan tiap paket 
yang ingin diinstalasi tidak dipenuhi. Bila 


8 InroLINUX JANUARI 2004 


Ukuran total instalasi: 381M 


Anda lebih suka mengkonfigurasi X 
setelah proses instalasi atau tidak 


|| perangkat keras anda, pilihlah pengaturan yang benar berikut ini : 
San 


Konfigurasi X 


Biasanya hardware video akan dideteksi otomatis untuk menentukan 
setting terbaik untuk sistem Anda. 


Jika pengaturan hasil dari tebakan otomatis tak sesuai dengan 


D BBExpertColor 

D ERGainward 

b BAGeneric 

b BiGenoa 

b BBHercules 

3 Biintel 
Intel 5430 
Intel 740 (generic) 
Intel 810 


Intel Express 3D AGP 
b Bf Jaton 

D EPLeadTek 

b BRMELCO 

b BMachSpeed 

b BfMatrox 

b BEMiro 

b BANVIDIA 

b BANeoMagic 

b RE Number Nine 
RAM pada kartu Video 


1 
16 MB Fj Kembalikan nilai asli 


ATidak Konfigurasikan X 


& Kembali Be Lanjutkan 


& Gambar 8. Mengonfigurasi X Server 


terjadi hal ini, maka akan ditampilkan pesan 
bahwa ada paket program lainnya yang 
dibutuhkan program yang ingin Anda 
instalasi. 


Konfigurasi GUI 
Komura telah dilengkapi dengan sistem 
interface grafis (Graphical User Interface) 
yang sering disingkat sebagai GUI. Dengan 
adanya fasilitas ini, pengguna dapat meng- 
operasikan sistem dengan menggunakan 
Window, Menu, dan Icon secara grafis. 
Sistem Komura menggunakan lingkungan 
GUI yang disebut KDE (K Desktop Environ- 
ment). Sebelum dapat menggunakan GUI 
ini, Anda perlu melakukan beberapa konfi- 
gurasi tambahan. 

Langkah pertama adalah mengkonfigurasi 
X Server yang digunakan. Pada istilah MS 
Windows (tm), hal ini adalah memilih driver 


www.infolinux.web.id 


yang dibutuhkan untuk sistem GUI Anda, 
yaitu driver untuk video card dan kartu 
monitor. Pada sistem GNU/Linux seperti 
Komura ini proses ini dikenal dengan 
tahapan mengonfigurasi X Server. Program 
instalasi Komura akan menebak secara 
otomatis video card yang terinstal pada 
komputer. Bila Anda setuju dengan hasil 
tebakan Komura lanjutkan saja ke menu 
berikutnya. 

Setelah itu, pilihan monitor yang diguna- 
kan. Bila pilihan monitor pada daftar ini tidak 
ada yang sesuai dengan merk dan kode 
monitor Anda, coba gunakan pilihan SVGA 
generic. Jangan pilih monitor selain yang 
Anda gunakan. Bila Anda memiliki informasi 
tentang keterangan teknis monitor Anda 
(misal kisaran frekuensi), maka Anda dapat 
melakukan pengaturan secara manual. 
Disarankan bagi yang belum berpengalaman 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Software MJ 
(Bantuan online | (Konfigurasi Monitor ma (Bantuan online y Konfigurasi Grafis sesuai keinginan sendiri 
? Tanpa Bantuan | ? Catatan Rilis | ViewSonic E40-2 3 ? Tanpa Bantuan | P Catatan Rilis | 
5 - ViewSonic E40-3 - ——— 
4 ViewSonic E40-4 F 
ViewSonic E40-5 
4. : ViewSonic E41 5 
Konfigurasi X ViewSonic ES0 Konfigurasi 
Program instalasi kini akan NA Kustom 
mencoba untuk mendeteksi ViewSonic EB41-2 et 
monitor Anda untuk menentukan ViewSonic E641-3 Pilihlah kedalaman wama dan 
| pengaturan tampilan terbaik dari ViewSonic E651 resolusi bagi konfigurasi X Anda. 
mesin Anda. Jika monitor tidak ViewSonic E651-2 Klik Pengaturan Tes untuk 
dapat dideteksi, pilihlah monitor ViewSonic E651-3 mencoba konfigurasi ini Jika Anda 
yang paling cocok dengan model ViewSonic E653 | tidak menyukai apa yang disajikan kedalaman Kama BeenlUA layan 
monitor yang terhubung dengan ViewSonic E653-2 kepada Anda pada saat dilakukan High Color (wama 16 bi 1 Ig 024x768 1 
komputer ini dari daftar monitor. ViewSonic E653-3 tes, klik Tidak untuk memilih 
| ViewSonic E653-4 resolusi yang lain. 
Anda juga dapat memasukkan ViewSonic EB55 
jarak sinkronisasi horizontal dan ViewSonic E655-2 Jika Anda menginstal GNOME 
vertikal untuk monitor Anda. ViewSonic E655-3 dan KDE, Anda dapat memilih Lingkungan desktop anda: 
Nilai-nilai ini dapat ditemukan ViewSonic EB55-4 yang mana yang Anda inginkan are ta 
dalam dokumentasi untuk monitor untuk menjadi lingkungan desktop AN 
| Anda, Hati-hati pada saat ViewSonic E70-2 default Anda, Sebaliknya, 
memasukkan nilai nilai ini, jika ViewSonic E70-3 komputer hanya akan 
Anda memasukkan nilai yang jauh MewSon CET 4 / menampilkan GNOME atau KDE 
diluar kemampuan perlengkapan Jangkauan Frekuensi Horizontal J0-70””” (K2 sebagai default desktop. Harap pilih jenis login anda: 
Anda, maka dapat menyebabkan Pen san Aan Tee pan 
| kerusakan pada tampilan Anda, PI Sinkronisasi Vertikal: 50-120 Hz Kembalikan nilai asi OR INEN BAP INETANN AP PR 
SI Kembali Be Lanjutkan &1 Kembali 


& Gambar 9. Memilih jenis monitor 


1 Software HI 


kat ba Midasah 


(Bantuan online Membuat disket hoot 


& Gambar 10. Mengonfigurasi grafik 


Ko 


? Tanpa Bantuan ? Catatan Rilis | | B 


Pembuatan Disket 
Boot 


Ambil disket instalasi (jika menggunakan) dan 
masukkan disket kosong di disk drive pertama 
Anda. Seluruh data di disket ini akan dihapus 
saat membuat disket boot, 


(Selamat 


: 
ut SA ti Da Bdasa 


Software MJ 


Masukkan sebuah disketkosong 4 Tidak buat boot disk 


yang sudak diformat ke dalam drive 
floppy Anda, dan klik Lanjutkan 
untuk meneruskan. 


Catatan: Jika Anda memilih untuk. 
menjalankan sebuah instalasi tanpa 
partisi, Anda harus membuat 
sebuah disket boot. Tanpa disket 
ini, Anda tidak akan dapat 
mem—boot ke dalam Linux P2LBI. 
Jika Anda menghilangkan atau 
memusnahkan disket ini, Anda 
tidak akan dapat mem-bootke 
dalam Linux P2LBI. 


& Gambar 11. Membuat bootdisk 


sebaiknya melakukan ini dengan rekan yang 
telah biasa melakukannya. 

Kemudian Anda dapat melakukan 
pengaturan resolusi, jumlah warna, dan juga 
lingkungan desktop yang akan digunakan 
pada GUI sistem Komura. Anda dapat 
menentukan apakah sistem langsung 
menggunakan GUI atau menggunakan teks 
(tanpa GUI) setelah reboot. 

Instalasi akan segera dilakukan. Apabila 
Anda ingin membatalkan instalasi, sebaiknya 
dilakukan saat ini. Karena setelah tombol 
Lanjutkan ditekan, maka proses partisi dan 
format hard disk akan dilakukan. Dan setelah 
itu memasuki proses penyalinan paket 
program ke harddisk. 

Pada tahapan ini proses-proses instalasi 
akan dilakukan. Pertama, partisi yang telah 
ditentukan untuk diformat akan diformat. 
Data yang tersimpan pada partisi tersebut 


Selamat, instalasi selesai. 


Tekan tombol RETURN untuk memboot ulkang. 
Yakinkan anda telah mengeluarkan semua 
media boot setelah memboot ulang sistem. Bila 
tidak, sistem akan melakukan proses Instalasi 
lagi, Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca 
pada situs dari program ini 


Informasi berkaitan dengan instalasi dan 
konfigurasi serta penggunaan dapat dibaca 
pada buku panduan penggunaan sistem. 


sj Be Lanjutkan 


as | Camar) 


& Gambar 12. Mengakhiri instalasi 


akan dihapus. 

Setelah proses format dan persiapan 
partisi selesai, dilakukan persiapan paket- 
paket yang telah dipilih untuk diinstalasi. 
Dapat dibaca keterangan yang berkaitan 
dengan ruang harddisk yang akan digunakan 
untuk instalasi ini. 

Setelah persiapan instalasi paket selesai, 
mulai dilakukan proses penyalinan, 
pembongkaran, dan instalasi paket serta 
konfigurasi di harddisk. Lama proses ini 
tergantung pada jumlah paket yang ingin 
diinstalasi serta kecepatan komputer. 


Tahap akhir instalasi 
Tahapan akhir instalasi ini adalah beberapa 
langkah pelengkap pada suatu proses 
instalasi Komura. Langkah pelengkap ini 
sangat disarankan untuk dilakukan. Walau 
bagi mereka yang telah berpengalaman 


www.infolinux.web.id 


dalam instalasi dan konfigurasi GNU/Linux 
dapat dilewati saja. 

Hal yang penting setelah melakukan 
instalasi adalah membuat disket boot. Disket 
ini dibutuhkan apabila di kemudian hari 
timbul suatu masalah pada proses booting 
sistem Anda, misalnya LILO terhapus. 
Dengan disket ini, Anda tetap dapat mem- 
boot sistem Komura dan memperbaikinya. 

Selamat! Anda telah berhasil meng- 
instalasi Komura. Anda telah mendapatkan 
sistem operasi berbahasa Indonesia. Anda 
dapat /ogin sebagai root, dan membuat akun 
(nama pengguna dan password) baru. 
Sebaiknya gunakan root hanya ketika Anda 
mengonfigurasi sistem Anda. Untuk peng- 
gunaan biasa dan sehari-hari sebaiknya 
gunakan akun lainnya. & 

Tim P2LBI dan Rusmanto 
(rus @infolinux.co.id) 


InroLINUX JANUARI 2004 9 


SURAT PEMBACA 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Saran buat InfoLINUX 


Saya adalah salah satu pembaca setia 
InfoLINUX, saya telah membaca 
InfoLINUX sejak edisi pertama dilun- 
curkan. Ada beberapa saran yang ingin 
saya berikan untuk /nfoLINUX, di 
antaranya: 

1. Bonus majalah, selain CD, kalau bisa 
ditambah, misalnya mouse pad, 
stiker, kalender, atau suvenir Linux 
lainnya. Karena suvenir-suvenir 
Linux sangat sulit ditemukan di 
pasaran. 

2. Bagaimana kalau majalah /InfoLINUX 
bekerja sama dengan stasiun televisi 
swasta (mungkin dengan disponsori 
IBM, BPPT, dan lainnya) dalam 
membuat acara yang bertujuan, 
misalnya: memasyarakatkan 
pemberlakukan UU No. 19 tahun 
2002 (UU HaKl), memasyarakatkan 
OS Linux sebagai sebuah solusi bagi 
kalangan enterprise atau usaha kecil 
menengah (UKM), tanya jawab 
“Live” tentang Linux di desktop atau 
server, kuis-kuis seputar Linux, dan 
menginformasikan teknologi 
informasi seperti hardware, soft- 
ware, dan lainnya. 

3. Sediakan kolom khusus yang 
menampilkan lowongan kerja yang 
membutuhkan orang-orang yang 
menguasai Linux. 

4. Saya sering berkutat dengan GIS, 
saya menggunakan Maplnfo. Kapan 
InfoLINUX sudi mengulas GRASS, 
saya tunggu Iho. 


Demikian beberapa saran saya, salam 
untuk Linuxer Indonesia. Terimakasih. 
ARIF DARMAWAN-—VIA SURAT 


Halaman hilang 

Karena sedang bokek, saya membeli 
InfoLINUX edisi kecil (saku). Dan saya 
kecewa telah membeli /nfoLINUX saku 
tersebut, karena halaman 51 sampai 
66 hilang dan halaman 38 sampai 50 
double. Jadi, saya kehilangan beberapa 


10 InroLINUX JANUARI 2004 


artikel seru. Bagaimana hal ini bisa 
terjadi? 

Karenanya saya berharap InfoLINUX 
sudi mengirimkan artikel yang hilang 
tersebut. Terimakasih atas kerja 
samanya. 

ARIF—VIA SURAT 


Anda bisa mengembalikan InfoLINUX edisi 
saku tersebut, sebagai barang retur, ke 
agen di mana Anda membelinya. Apabila 
Anda seorang pelanggan InfoLINUX, Anda 
bisa mengembalikan majalah mini tersebut 
ke bagian sirkulasi InfoLINUX.—Red. 


Buku Mini InfoLINUX 
Setahu saya InfoLINUX sudah dua kali 
mengeluarkan buku mini, Red Hat Linux 
9 dan Networking. Dan saya sangat 
menghargai kreativitas yang /nfoLINUX, 
lebih-lebih /nfoLINUX juga mengeluarkan 
majalah mininya. Yang ingin saya 
tanyakan, dalam waktu dekat, buku apa 
lagi yang akan diterbitkan /nfoLINUX? 
Terimakasih. 

DEDEN-—VIA EMAIL 


Buku OpenOffice.org 

Di perusahaan di mana saya bekerja 
berencana melakukan migrasi ke Linux. 
Namun, menurut penghematan saya, 
migrasi akan lebih elegan kalau 
dilakukan di lingkungan Office terlebih 
dulu. Karenanya, kami membutuhkan 
guide agar migrasi yang kami 
rencanakan berjalan lancar. Apakah 
InfoLINUX berencana mengeluarkan 
buku OpenOffice.org tersebut? 

Kalau memang /nfoLINUX berencana 
mengeluarkannya, saran saya jangan 
lupa menjelaskan OpenOffice.org versi 
Windows-nya. Dan jangan lupa 
menyertakan source OpenOffice.org for 
Windows di CD (jika CD juga 
disertakan). Terimakasih. 

UTAMA-—VIA EMAIL 


Memang, kami telah merencanakan 
kembali menerbitkan buku mini 


www.infolinux.web.id 


InfoLINUX dengan tema yang menarik. 
Buku-buku itu di antaranya buku 
mengenai OpenOffice.org dan buku 
Mandrake Linux 9.2. Dan kami belum 
bisa memastikan kapan buku tersebut 
akan ada di toko-toko buku kesayangan 
Anda. Yang jelas, tunggu saja 
kehadirannya! —Red. 


CD buku InfoLINUX 

Saya membeli buku mini /nfoLINUX 
Red Hat 9 Best Seller di salah satu 
toko buku di Jakarta. Menurut saya 
buku tersebut cukup menarik, karena 
saya salah seorang pengguna Linux 
baru. Namun, sayang sampai saat ini 
saya belum bisa melihat seperti apa 
Red Hat Linux 9 itu. Karena CD 
pertama Red Hat rusak. 

Yang saya ingin tanyakan, apakah 
saya bisa menukarkan CD bersangkutan? 
Kalau bisa saya harus mengirimkannya 
ke mana? Demikian, terimakasih. 

DUDI-—VIA EMAI 


Anda bisa menukarkannya ke Redaksi 
InfoLINUX dengan alamat Jl. Kramat IV 
No. 11 Jakarta Pusat 10430. Telp. (021) 
315-3731. Faks. (021) 315-3732.—Red. 


Forum InfoLINUX 


Saya hanya ingin bertanya, kok Forum 
InfoLINUX semrawutan ya? User 
Management dan Session-nya ancur, 
susah, dan tidak praktis navigasinya. 
Ehm, harusnya Redaksi /InfoLINUX 
mengetahuinya. Saya sempat 
mendaftar menjadi member forum, 
tiba-tiba keluar pesan yang menyatakan 
bahwa saya belum terdaftar. 

Padahal saya sudah mendapatkan 
password yang dikirimkan lewat e-mail 
oleh mailer-nya forum InfoLINUX. 
Selain tidak rapi, tulisan-tulisan dalam 
posting-an terakhir tidak jelas, dan lain 
sebagainya. Maaf, jika ada kata-kata 
saya menyinggung hati, terimakasih. 

IGUSTI NGURAH OKA PRINARJAYA 
VIA EMAIL 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Menyikapi 


Bubarnya Red Hat 


Begitu mendengar berita mengenai keputusan memberhentikan produksi 
distribusi Red Hat, banyak kalangan angkat bicara. Lalu, apa janji Red Hat 


Inc. buat para maniak Red Hat? 


ed Hat Inc. sebagai perusahaan 

distributor Linux terkemuka di 

dunia, memutuskan menghentikan 
produksi distribusi Red Hat Linux. Agar 
maniak Red Hat Linux tidak bingung, 
mereka diarahkan untuk mengadopsi 
Proyek Fedora, sebuah distribusi Linux yang 
berbasis open source. 

Milis-milis Linux, di Indonesia 
khususnya, langsung ramai begitu 
membaca berita mengenai penghentian 
produksi distribusi Linux yang telah lekat di 
kebanyakan administrator dunia itu. Wajar 
saja hal itu terjadi. Sebab, hampir setiap 
administrator sistem maupun jaringan di 
Indonesia lebih familiar menggunakan 
sistem operasi yang biasa bersemayam di 
server itu. 

Red Hat dkembangkan sekelompok 
programer yang berada di North Carolina. 
Sejak kemunculannya kali pertama di tahun 
1994, tentunya Red Hat telah memiliki 


Proyek Fedora 


Penggemar Linux yang cinta mati dengan Red Hat 


TM 
Fedora tidak perlu panik. Red Hat, Inc., walau tidak resmi, 


komunitas sendiri yang cukup solid. Lebih- 
lebih, banyak juga orang yang 'fanatik' 
dengan si topi merah itu. 

Jadilah di topi merah salah satu jawara 
di dunia open source. Red Hat memang 
sukses di komunitas open source, tetapi hal 
itu tidak mereka mereka dapatkan di sisi 
bisnisnya. Ketika Red Hat Enterprise Linux, 
yang dibanderol dengan harga relatif mahal, 
sukses diterima pasar, para petinggi Red 
Hat pun berpikir untuk melakukan hal yang 
sama di Red Hat komunitas (free). 

Akan lebih bijak, kalau kita tidak 
emosional menanggapi berita penghentian 
pengembangan Red Hat untuk komunitas 
ini. Red Hat selama ini mungkin merasa 
tidak pernah untung dengan 
mengembangkan Linux yang free dan itu 
sah-sah saja. Tetapi, mengutip perkataan 
pimpinan proyek Komura (Komputer 
Murah), Michael Andreas Purwoadi, kita 
mesti optimis bahwa Linux sudah menjadi 


Sekilas Info dari Dunia TI 


kebutuhan banyak orang dan orang-orang 
itu memiliki kompetensi masing-masing. 

Mereka (komunitas Linux) tentu tidak 
akan dengan mudah melepaskan Red Hat 
begitu saja. Ingat sebenarnya software- 
software yang ada di Red Hat, itu open 
source dan berlisensi GPL. Artinya, Anda 
berhak untuk mengubah, menambahkan, 
kemudian bisa memaketkannya sendiri 
tanpa harus minta bantuan Red Hat. 

“Berhentinya pengembangan Red Hat 
juga ada sisi baiknya. Dengan begitu orang 
tidak lagi fanatisme terhadap distribusi Linux 
tertentu,” kata Michael Andreas Purwoadi, 
Electrical and Control System Engineer 
BPPT. Purwoadi menambahkan, kita sebagai 
pengguna jangan menerima asal jadi saja. 
Mungkin dengan Red Hat yang melakukan 
prosedur marketing seperti itu, orang-orang 
tidak lagi berpuas diri menjadi pengguna. 
Boleh jadi, la sekarang mulai bergeser dari 
pengguna menjadi pengembang. 

Seperti diketahui, Red Hat, Inc. memiliki 
beberapa produk Linux, mulai produk yang 
bisa didapatkan secara gratis dan 
membayar. Khusus untuk produk gratis Red 
Hat, mereka menyarankan pelanggannya 
beralih ke Red Hat Enterprise Linux. Sekadar 
info, Red Hat Enterprise Linux WS (desktop) 
dibanderol US$179, Red Hat Enterprise 
Linux ES (Small/Mid-Range) US$349, dan 
Red Hat Enterprise Linux untuk sistem yang 
kritikal US$1499.0He 


SuSE Diakuisisi Novell 


SuSE, distribusi Linux yang 
bermarkas di Jerman, telah 


PROJECT mendukung proyek Fedora. Dukungan Red Hat 
terhadap Fedora juga baru berlangsung mulai pertengahan Oktober 
lalu. Fedora adalah sebuah proyek sistem operasi berbasis open source 
yang dikembangkan juga oleh developer Red Hat menggunakan 
teknologi serupa Red Hat. 

Red Hat, Inc. secara resmi mensponsori Fedora dan menyumbang- 
kan tenaga ahlinya untuk turut mengembangkan Fedora. Dengan 
pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki pengembang-pengem- 
bang Red Hat, diharapkan Fedora bisa menjadi desktop dengan 
kemampuan tinggi. Meskipun, Red Hat dengan tegas menyatakan 
bahwa Fedora bukan produk yang didukungnya secara teknis, khusus- 
nya dalam hal penanganan kesalahan, perbaikan bug, dan lainnya. 

Peranan Red Hat dalam proyek Fedora lebih sebagai arsitek 
terhadap paket-paket yang akan dikembangkan. Proyek Fedora sendiri 
dijadikan Red Hat sebagai sarana untuk mengembangkan dan 
mematangkan teknologi yang nantinya akan digunakan Red Hat 
Enterprise Linux.OHe 


www.infolinux.web.id 


| diakuisisi Novell, perusahaan 
software asal Amerika. Novell 
adalah pemilik merk NetWare, sistem operasi jaringan 
yang terkenal di era 80-an. 

Ada yang mengindikasikan akuisisi yang dilakukan 
Novell tidak lebih dari persaingan di lingkungan desktop 
Linux. Seperti sama-sama kita ketahui, bahwasannya 
jawara desktop Linux, KDE, berada di Jerman, sedangkan 
desktop nomor wahid di Amerika, GNOME. 

Namun, hal itu dibantah oleh salah seorang eksekutif 
Novell. Dia mengatakan SUSE akan tetap 
mempertahankan dukungan dari komunitas KDE, 
masalah tampilan hanya masalah selera. Walaupun 
demikian, mereka yang pesimis tetap berspekulasi. 
Karena biasanya janji-janji yang diucapkan satu dua jam 
setelah akuisisi bisa saja berbeda dengan 
pelaksanaannya satu dua tahun mendatang. AHe 


InroLINUX JANUARI 2004 II 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Rilis @UASAR 
Persistence 1.3 
OUASAR Persistence 
merupakan manager 
persistence berbasis objek 
yang ditulis menggunakan 
Java. Persistence objek dan 
korespondensi atau 
pemetaan yang digambarkan 
dalam sebuah model. Secara 
mudah, kelas persistence 
dapat secara interaktif 
terhubung ke database dan 
dapat langsung diminta 
dengan bantuan bahasa. 
@UASAR menggunakan 
arsitektur terbuka dan dapat 
dijalankan terpisah atau 
terintegrasi pada aplikasi 
server EJB. Rilis ini 
didistribusikan dalam sebuah 
paket yang dilengkapi fitur- 
fitur baru dan perbaikan bug. 
Anda bisa men-download-nya 
di http:/www.openguasar.de. 
Rilis Sync4j 1.1 
Sync4j merupakan server 
SyncML Open Source dan 
kerangkanya. Tim Sync4j 
mengumumkan bahwa 
Sync4j 1.1 telah tersedia. 
Dalam rilis ini juga telah 
banyak bug yang diperbaiki 
dan penambahan fitur di 
dalamnya. Fitur-fitur baru 
yang bisa Anda temukan di 
Sync4j di antaranya 
dukungan pesan multimedia 
dan arsitektur pemrosesan 


pesan. Solusi VOIP dari Nortel Network 


FlexPlaylist 0.4.7 
FlexPlaylist merupakan D acom Corporation, penyedia layanan 
playlist untuk Noatun. Lalu, telephony, Internet dan komunikasi data 


IBM Dukung RMDS FEE 


BM dan Reuters telah sepakat mendukung 

Reuters Market Data System (RMDS) 
menggunakan IBM eServer xSeries dan sistem- 
sistem BladeCenter yang memanfaatkan Linux. 

RMDS merupakan platform software 


RMDS menyediakan sarana yang skalabel 
dan hemat biaya untuk mengumpulkan dan 
mendistribusikan data yang berkaitan dengan 
pasar ke seluruh enterprise finansial. Pemi- 
lihan software yang lebih baik dan dukungan 
generasi berikut dari Reuters untuk bagi sistem-sistem blade memberikan pelu- 
pengintegrasian data pasar finansial. ang untuk memperkecil kelambatan (/atency) 
Sebelumnya, dalam tahun ini juga, Reuters data. 
telah mengumumkan versi aplikasi RMDS Penggunaan IBM eServer xSeries dan 
yang berbasis Linux. Rencana untuk BladeCenter memungkinkan para pelanggan 
mendukung RMDS di atas xSeries dan sistem- Reuters memperbaharui (upgrade) aplikasi- 
sistem BladeCenter merupakan tonggak aplikasi data pasar yang sudah mereka miliki 
sejarah baru dalam ekspansi Linux ke wilayah ke RMDS on Linux. Dan itu artinya, cost yang 
enterprise. akan keluar sudah dapat diminimalisasi.AHe 


Aktivitas Karyawan dalam 
Security Perusahaan 


akar keamanan (security) Computer mereka mengenai pelaksanaan terbaik di bidang 

Assoclates International, Inc (CA) Ron sekuriti. 
Moritz menegaskan pentingnya kerja sama Moritz mengatakan, hal itu pada saat diskusi 
yang melibatkan sumber daya manusia panel di Akademi Militer Amerika Serikat di 
(karyawan) dalam pelaksanaan strategi West Point, N.Y mengenai sinergi software, 
security serta menjalankan pendekatan hardware, dan sumber daya manusia dalam 
menyeluruh untuk sekuriti. Pendekatan itu aplikasi sekuriti, risiko yang dialami perusahaan 
diambil demi kelangsungan bisnis perusahaan serta privasi. “Perusahaan harus menggunakan 
bersangkutan. mata dan telinga karyawan mereka untuk 

Moritz menganjurkan suatu sistem sekuriti mempertahankan perusahaan dan negara. 

progresif yang melibatkan semua pegawai Dalam kata lain, keamanan adalah tanggung 
dan memberikan proses edukasi kepada jawab setiap orang," katanya. @He 


“Sebagai pemimpin 


dunia dalam layanan NORTEL 
NETWORKS 


apa yang baru di FlexPlaylist 


0.4.7? Dalam rilis 


terbarunya, Anda bisa 


terkemuka di Korea, menunjuk Nortel Networks 
INYSE/TSX:NTI guna menyediakan solusi next 
generation network (NGN) Voice Over IP (VOIP) 


voice over IP dan 
multimedia, Nortel Networks sangat senang 
dapat bekerja sama dengan Dacom untuk 


penambahan fitur dan 
beberapa perbaikan bug. 
Untuk fitur, Anda bisa 
menemukan adanya 
penambahan item nomor 
playlist ke bar status. Untuk 
informasi lebih lanjut Anda 


dan multimedia. Kontrak tersebut diberikan 
kepada Nortel Networks melalui channel 
distributor mereka di Korea, ITIAN Corporation. 

Nortel Networks akan memberikan solusi 
voice over IP komprehensif bagi Dacom yang 
meliputi produk-produk dari Nortel Networks 
bisa menghubungi http:// Multimedia Communications dan Nortel 


apps.kde.com/na/2/info/vid/ Networks Succession" voice over IP portfo- 
9819. lios. 


memberikan layanan carrier-grade NGN yang 
pertama di Korea,” kata Soo-Jin Chung, 
Managing Director Nortel Networks di Korea. 
“Perjanjian ini memungkinkan Dacom untuk 
memberikan layanan yang lebih baik bagi para 
pelanggannya, serta meningkatkan efisiensi 
jaringan dan menekan biaya operasional.” 
tambahnya. Kita tunggu saja kabar terakhir dari 
Dacom!AHe 


I2 InroLINUX JANUARI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Pengusaha Ritel Fokuskan 


Anggaran TI 


- asil The 2003 Retail CIO Survey menun- 
jukkan para pengusaha ritel memprioritas- 
kan anggaran TI pada inisiatif-inisiatif transfor- 
masi bisnis. Survai tersebut dilakukan oleh IBM 
Business Consulting Services bersama majalah 
Executive Technology. Tujuan survai tersebut 
memberikan tolok ukur bagi pengusaha ritel Asia 
Pasifik dalam menganggarkan biaya TI mereka. 
Ritail CIO Survey mengindikasikan 
peningkatan anggaran TI mulai 1,896 sampai 
2,196 pada tahun 2002. Hadir sebagai 
pembicara Country Leader, Singapore IBM 


Oracle untuk Perusahaan Skala 


Menengah 


ertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, 

Oracle Indonesia memperkenalkan produk 
terbarunya untuk kalangan usaha kecil 
menengah (UKM). Sektor UKM di Indonesia 
bisa dibilang mendominasi seluruh kegiatan 
ekonomi yang berjalan. Dan Oracle Indonesia 
memperkenalkan Oracle E-Business Suite 
Special Edition (EBSSE) bagi UKM-UKM di 
Indonesia. Sebagai informasi EBSSE hanya 
diperuntukkan orang-orang yang berdomisili di 
kawasan Asia Pasifik. 

Hadir sebagai pmbicara, Managing Director 


Sony Ericsson Luncurkan 4 


Ponsel Baru 


Gm Ericsson Mobile Communications 
International AB kembali meluncurkan jajaran 
telepon seluler terbarunya di Jakarta. Produk yang 
diluncurkan Sony Ericsson di antaranya P900, 
T230, Clamshell Z200, dan Clamshell Z600. 
P900 didesain lebih kecil, fungsi lebih cepat, 
simpel, dan fleksibel. T230 dibuat khusus untuk 
memudahkan penggunaan dan permainan mobile 
game. Clamshell Z200 ditargetkan untuk 
kalangan muda yang fun-loving dan stylish. 

Dan Clamshell Z600 memiliki kemampuan 
imaging dan messaging yang lebih dibandingkan 


Sekilas Info dari Dunia TI 


AviSynth 2.5.3 

Banyak perbaikan yang bisa 
Anda dapatkan dari rilis 
terbaru AviSynth 2.5.3 ini. 
Penambahan fitur baru di 
versi ini, dukungan untuk 
upgrade ke DirectShow, 
memungkinkan pengguna 
membuka video dan audio, 
dan lainnya. Tidak hanya itu, 
Avisynth juga dilengkapi 
dengan beberapa perbaikan 
bug. 

K3b 0.10.2 

Apa sebenarnya K3b 0.10.2 
itu? K3b merupakan sebuah 
aplikasi yang ber-interface 
user friendly untuk penulisan 
CD. K3b hadir 
menyemarakkan belantara 
aplikasi pembakar CD di 
Linux. Informasi lebih lanjut 
Anda bisa mengunjungi http:/ 
/apps.kde.com/na/2/info/vid/ 
9818. 


KNUTClient 0.7.3 


KNUTClient merupakan 
Visualisasi di client untuk NUT 
(Network UPS Tool). Apa yang 
terbaru di KNUTClient? Anda 
bisa mendapatkan protokol 
baru untuk client dan server, 
jendela yang memperlihatkan 
beberapa variabel, buku 
manual dalam bahasa Czech 
dan Inggris, serta terjemahan 
dalam bahasa Rusia dan 
Ukrania. Informasi lebih 
lanjut http://apps.kde.com/na/ 
2/info/vid/9817. 

KPlayer 0.4 

Kedigdayaan MPlayer 
membuat beberapa 
pengembang tertarik 
mengembangkan aplikasi 
yang sama buat Linux. 
Aplikasi multimedia itu 
adalah KPlayer. Penambahan 
dukungan playlist, seperti 
Kpart untuk KMLDonkey, 
Kongueror, dan lainnya, 
terintegrasi, dan terjemahan 
7 bahasa. Informasi: http:// 
apps.kde.com/na/2/info/vid/ 
9816. 


Heriyadi 


Business Consulting Services, Patrick Medley 
dan Country Leader, Indonesia IBM Business 
Consulting Services, Kemal Stamboel.AHe 


Heriyadi 


Oracle Indonesia Stuart Butar dan Marketing 
Director Oracle Indonesia, Goenawan 
Loekito.AHe 


. 
Cc 
- 

TT 
v 

z 


tipe lainnya. Hadir sebagai pembicara Country 
Manager Sony Ericsson Indonesia, Alino 
Sugianto. AHe 


www.infolinux.web.id InroLINUX JANUARI 2004 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


Iii "1 


aat ini makin banyak negara yang menerapkan kebijakan 

penggunaan open source secara luas di badan pemerin- 

tahan dan masyarakat. Tulisan saya kali ini mencoba 
mengetahui alasan-alasan yang menjadi pendorong digunakannya 
open source di negara-negara tersebut. Untuk mudahnya dibagi 
menjadi kategori sederhana seperti berikut ini. 


@ Negara maju 

Negara maju ini biasanya memiliki SDM dan dana yang cukup, dan 
industri TI juga telah maju. Jadi bukan saja alasan pendanaan 
jangka pendek sebagai dorongan utama. Sekuriti adalah salah satu 
alasan utama pemilihan Open source bagi negara-negara seperti ini. 
Mereka memiliki SDM yang mampu mengaudit source code dari 
aplikasi, sedangkan dengan aplikasi closed source mereka tidak bisa 
begitu saja mengaudit. Faktor lain adalah ketergantungan terhadap 
negara lain. Dengan open source mereka bebas mengembangkan 
teknologi sendiri tanpa perlu 
lisensi khusus. Begitu juga dengan 
jaminan akan tetap dapat 
diaksesnya data di masa depan 
menjadi alasan pemilihan open 
source. Dengan menggunakan 
open source, risiko data tak dapat 
diakses karena formatnya tak terbuka menjadi tidak ada. Negara- 
negara seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, Jerman, Prancis, 
Spanyol, Jepang tergolong yang seperti ini. Faktor ekonomi juga 
mendorong di negara maju ini tapi dalam arti penyediaan lapangan 
kerja, dan berputarnya dana di negara sendiri, bukan dari 
pertimbangan murah tidaknya ketika membeli peranti lunak. 


@ Negara dengan potensi industri TI telah tampak 
Negara seperti ini biasanya memiliki SDM bidang TI yang baik. 
Mereka memilih open source dengan alasan, di samping harga 
lisensi yg rendah, mereka bisa mengembangkan suatu teknologi 
tanpa dibatasi oleh hal-hal lain (politis dan ekonomis). Open source 
membantu para developer belajar dengan cepat dan membuat 
produksi lebih murah. Informasi teknis yang serba terbuka 
memungkinkan hal ini. Yang tergolong ini adalah negara seperti 
India, China, Korea, Taiwan. Faktor pendorong tumbuhnya industri 
TI lokal tanpa terikat dengan perusahaan asing menjadi salah satu 


14  wroLINUX JANUARI 2004 


Memihak ke open source bukan 
berarti memihak ke salah satu 
vendor open source, 


Mengapa Memiliki 
' Kebijakan Open Source? 


hal penting dalam pemilihan open source di negara-negara seperti 
ini. Misal Korea, telah migrasi 120.000 desktop dengan Hancom 
Office yang dikembangkan di Korea sendiri. China juga telah 
melakukan migrasi dengan peranti lunak Office buatan lokal. 
Taiwan dan China menyadari bahwa Linux bisa menjadi modal bagi 
industri TI mereka. Linux dapat digunakan mereka untuk sistem 
operasi di PDA, embedded, telepon Internet, gateway jaringan, dan 
lain-lain. Hal ini menjadikan ongkos produksi dan pengembangan 
produk tersebut menjadi rendah dan ini menjadikan parameter yang 
menarik dari Linux untuk industri TI. 


@ Negara berkembang dengan SDM dan industri TI 
terbatas 
Hal yang dilakukan oleh negara berkembang dengan dana dan SDM 
yang 'pas-pasan' serta belum mulai tumbuhnya industri TI dalam 
negeri adalah memilih open source karena pertimbangan harga lisensi 
yang rendah. Hal ini dilakukan oleh 
negara-negara seperti Estonia, 
Vietnam, Malaysia, Argentina, Peru, 
dan Brazil. Alasan pertimbangan 
murahnya harga lebih utama. Alasan 
seperti ini sering dikalahkan dengan 
adanya diskon besar-besaran dari 
vendor peranti lunak proprietary. Argentina, Peru dan Brazil 
mengeluarkan peraturan bahwa di semua perangkat pemerintah 
menggunakan open source. Afrika Selatan telah mengeluarkan 
standar untuk penggunaan open source secara luas di lembaga 
pemerintah yang dituangkan dalam dokumen Govemment OSS 
Strategy. Vietnam akan mensyaratkan perangkat komputer yang 
dirakit di Vietnam harus dibundel dengan sistem operasi open source. 
Memihak ke open source bukan berarti memihak ke salah satu 
vendor open source. Jangan dicampuradukkan antara keberpihakan 
ke open source berarti sama dengan keberpihakan ke salah satu 
“vendor” peranti lunak open source. Keberpihakan ke open source 
lebih kepada keberpihakan pada kebebasan menentukan apa yang 
akan digunakan publik di masa kini dan masa mendatang. Rasa 
ketakutan pemerintah terhadap timbulnya anggapan tidak adil 
karena memilih open source sering menjadi hambatan bagi 
pemerintah negara-negara tertentu untuk mengeluarkan kebijakan 
penggunaan open source secara luas.A 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


E-Government dan 
Kerahasiaan Data 


Pribadi 


elakangan ini ramai dibicarakan tentang implementasi 

mengenai e-government di Indonesia. Namun, salah satu 

hal yang seringkali luput dibicarakan adalah masalah 
keamanan (security) dari implementasi e-government tersebut. 
Ambil salah satu aspek dari keamanan yaitu masalah kerahasiaan 
data pribadi (privacy). 

Salah satu implementasi dari e-government yang sering 
dibicarakan adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
online. Ada keinginan dari beberapa implementasi untuk 
menyediakan layanan ini secara online melalui Internet. Jika 
sebuah layanan dapat diakses melalui Internet, maka faktor 
keamanannya perlu diperhatikan. Salah satu kesalahan yang 
mungkin terjadi dengan implementasi KTP online ini adalah 
bocornya data pribadi kita ke Internet. Dapat Anda bayangkan jika 
data pribadi anda—nama, tempat 
tanggal lahir, agama, nama suami atau 
istri, anak-anak, pekerjaan, penghasilan, 
dan seterusnya—tersedia di Internet. 
Data ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak yang nakal untuk kejahatan. 
Apakah Anda mau data tersebut dapat 
diakses oleh siapa saja di Internet? 

Selain data pribadi yang diuraikan di atas, ada data lain yang 
juga sifatnya sangat sensitif yaitu kerahasiaan data kesehatan. Di 
Amerika, siapapun yang mengelola dan menyalurkan informasi 
data kesehatan harus dapat menjamin kerahasiaannya. Jika tidak, 
dia bisa dihukum. 

Di Indonesia, sayangnya, kerahasiaan data pribadi sering tidak 
diperhatikan. Data tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah 
untuk diketahui bersama. Apalagi di era “keterbukaan yang 
kebablasan' ini banyak orang yang beranggapan bahwa informasi 
seperti ini harus dapat diakses oleh siapa saja. Padahal, ada data 
yang sifatnya untuk lingkungan yang terbatas atau bahkan 
rahasia. 

Untuk mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang 
akan terhubung ke Internet, perlu diperhatikan klasifikasi dari data 
dari instansi tersebut. Data dapat diklasifikasikan menjadi publik 
(boleh diakses oleh siapa saja), privat atau internal (hanya 
diketahui dalam instansi yang bersangkutan), dan rahasia (hanya 
diketahui oleh orang-orang tertentu di instansi yang 


www.infolinux.web.id 


Di Indonesia, sayangnya, 
kerahasiaan data pribadi 
sering tidak diperhatikan. 


Budi Rahardjo 


bersangkutan). Ada juga yang mengklasifikasikannya menjadi 
empat tingkat atau lebih. Intinya, Anda harus menentukan jenis 
data tersebut. Sebagai contoh, apakah “Daftar Gaji Pegawai” 
termasuk privat (yang artinya boleh diketahui oleh siapa saja di 
dalam instansi yang bersangkutan)? Ataukah bersifat rahasia 
(hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu, misalnya bagian 
keuangan saja)? Dugaan saya, umumnya daftar gaji bersifat 
rahasia. Jika daftar gaji ini beredar di antara karyawan, dapat 
dibayangkan bahwa dia dapat menghancurkan moral kerja. 

Kembali ke masalah kerahasiaan data pribadi. Banyak layanan 
gratis di Internet yang meminta imbalan data anda. Jika Anda 
menggunakan Yahoo! atau Hotmail sebetulnya anda 'membayar' 
layanan tersebut dengan data pribadi anda. Suatu saat data ini 
dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk bisnis. 

Saya pernah punya ide untuk 
mengumpulkan data siswa SMU/SMK 
seluruh Indonesia. Data tersebut 
dikumpulkan dan dikelola (diperbarui 
terus) selama tiga tahun. Setelah tiga 
tahun, data tersebut bisa saja jual ke 
bimbingan tes, perguruan tinggi swasta, 
dan bisnis lain yang berhubungan dengan pendidikan. Atau bisa 
saya jual ke bisnis umum karena biasanya pilihan anak menentu- 
kan pilihan orang tua. Ide tersebut tidak saya teruskan karena kok 
rasanya tidak sesuai dengan nurani. Ini hanya sekadar untuk 
menunjukkan bahwa data pribadi itu memiliki nilai yang tinggi. 

Ada sebuah inisiatif di luar negeri yang membagikan komputer 
gratis dengan syarat bahwa Anda harus mau dipantau 
aktivitasnya. Misalnya, pola akses Internet pengguna— 
mengunjungi situs mana saja, berapa lama, dan seterusnya — 
diteruskan ke sebuah server yang mengumpulkan statistik 
pengguna. Ternyata program ini tidak banyak yang berminat 
karena kerahasiaan data pribadi lebih mahal dari sekadar sebuah 
komputer. Kalau di Indonesia, kemungkinan banyak yang ikut 
program tersebut kemudian mengakali agar program 
pemantaunya tidak bekerja. Atau komputernya dijual kembali. 
Dasar orang Indonesia ya. 

Kembali ke masalah e-government dan kerahasiaan data 
pribadi. Mari kita cermati bersama-sama agar implementasi e- 
government tidak melanggar kerahasiaan data pribadi kita.A 


InroLINUX JANUARI 2004 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


anggal 23 Oktober 2003 merupakan hari yang cukup 

mengejutkan pemakai Linux Red Hat. Pada hari itu, Michael 

Tiemann, CTO dari Red Hat, mengeluarkan siaran pers 
yang isinya menyatakan bahwa Red Hat akan bermigrasi ke bisnis 
yang lebih besar, “focus is on the enterprise.” Akibat dari 
pernyataan ini adalah dihentikannya distribusi Red Hat yang untuk 
dipakai cuma-cuma, karena Red Hat sudah mengeluarkan satu 
produk yang khusus untuk dunia bisnis, diberi nama Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) versi 3.0. 

Red Hat menguasai 8296 pasar Linux di Amerika dan lebih dari 
5096 di dunia, dengan sasaran utama untuk menggantikan sistem 
operasi Unix yang sudah lebih dahulu menguasai bidang keuangan 
dan telekomunikasi di banyak perusahaan besar. RHEL sudah 
dikembangkan sejak Linux Red Hat 7.3 dan terus disempurnakan 
sampai Linux Red Hat 9. Akhirnya diambil keputusan untuk 
menghentikan pendistribusian Linux Red Hat sampai versi 9 ini. 
Pelayanan pelanggan atas 
Linux Red Hat 7.x dan 8.0 
akan dihentikan pada akhir 


2003, sementara Lnw red Sistemnya merupakan satu keberha- 
silan dalam abad komputer ini. 


Hat 9 akan dihentikan 
pelayanannya pada April 
2004. 

RHEL 3 dibuat dengan kernel Linux 2.4.21 dan mendukung 
processor x86, Itanium, AMD64 dan platforms IBM dengan 
produknya seperti Enterprise ES atau Entry Server, Enterprise WS 
atau Workstation, dan Enterprise AS atau Advanced Server. RHEL 
3 dipasarkan dengan harga mulai dari US$495 sampai US$3.995, 
tergantung pada kebutuhan dan pelayanan yang diinginkan. Red 
Hat juga menawarkan versi murahnya (untuk dipakai di rumah) dari 
Enterprise 3, yaitu Linux Professional Workstation dengan harga 
US$99, termasuk 30 hari dukungan instalasi dan satu tahun 
langganan upgrade dan patch. 

Keputusan ini mendudukkan Red Hat sejajar dengan 
pengembang sistem operasi lainnya seperti Microsoft yang sudah 
berjaya sebelumnya di dalam dunia bisnis. Dan kelihatannya, 
keputusan besar ini tidak begitu saja diambil dalam waktu dekat, 
tetapi melihat usaha yang sudah dilakukan oleh Red Hat selama ini 
yaitu menjual produk Red Hat, sekaligus membagi-bagikannya ke 
komunitas. 


16  InroLINUX JANUARI 2004 


Open Source Menuju 
Bisnis Murni 


Kalau melihat sejarah Red Hat memang sangat menarik, karena 
sejak dibuat oleh Marc Ewing di tahun 1994, Red Hat selalu dipakai 
oleh server-server di jaringan Internet, sehingga posisi enterprise 
memang sudah layak didapatnya. Menjadi rekanan IBM dan Dell 
sejak 1999, kemudian membantu komputerisasi Amazon di tahun 
2001 dengan proyek senilai US$54 juta, juga bekerja sama dengan 
HP, Veritas dan Oracle dalam pengembangan sistem komputerisasi 
di banyak perusahaan swasta besar di Amerika. 

Kedekatannya dengan dunia bisnis inilah yang menyebabkan 
Red Hat berpikir dua kali untuk melangsungkan impiannya, mem- 
bagikan Linux secara cuma-cuma, karena di dalam organisasinya 
mereka akan cukup bingung melayani perorangan atau perusahaan 
kecil yang ingin mendapatkan peranti lunak secara gratis, semen- 
tara perusahaan lainnya mau membayar jutaan dolar untuk 
melancarkan usahanya. Dan keputusan menghentikan pelayanan 
Linux Red Hat sepertinya merupakan langkah terbaik yang diambil, 

sama seperti yang dilakukan 


Kesuksesan Red Hat mengemba ngkan oleh banyak pengembang open 


source lainnya, seperti Sun 
Microsystem yang menghen- 
tikan pelayanan cuma-cuma 
pada StarOffice dan membuat 
komunitas OpenOffice. 

Kesuksesan Red Hat mengembangkan sistemnya merupakan 
satu keberhasilan dalam abad komputer ini, terutama pengakuan 
banyak pihak tentang kehebatan sistem operasinya dibanding 
dengan sistem operasi lainnya, sehingga pengambilan keputusan 
menghentikan Linux Red Hat bisa merupakan langkah besar untuk 
menjadi pemasok sistem operasi yang akan menjadi dominan di 
masa depan. 

Seperti halnya Sun Microsystem, spirit Marc Ewing untuk 
mengembangkan komunitas pengguna Linux tetap dipertahankan, 
yaitu dengan menggulirkan proyek Fedora, distro Linux yang 
khusus dibuat untuk perkembangan komunitas pemakai Linux. 
Artinya, Fedora akan menggantikan Linux Red Hat yang selama ini 
malang melintang dan dibagikan secara cuma-cuma. Proyek Fedora 
Core 1 merupakan investasi awal yang sudah dilakukan Red Hat 
dan merupakan satu solusi lengkap Linux yang dibuat khusus untuk 
komunitas open source. Diharapkan pengembangannya ke Core 2 
memanfaatkan kernel Linux 2.6.4 


www.infolinux.web.id 


Solusi Kami Buat Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Film Gimp 
Saya pernah mendengar tentang 


Film Gimp. Apakah ada hubungan- 
nya dengan GIMP? Dan apakah guna 
program tersebut? Terimakasih atas 
jawabannya. 

Suryo, Semarang 


Film Gimp tercatat sebagai proyek 

open source di bidang motion picture 

yang sangat sukses. Saat ini, aplikasi 
ini banyak digunakan dalam pembuatan film 
populer yang banyak menggunakan animasi 
dan efek video seperti Harry Potter, Scooby 
Doo, dan Stuart Little. 

Film Gimp sendiri adalah ekstensi atau 
pengembangan dari GIMP. Film Gimp 
didesain utnuk bekerja pada kumpulan- 
kumpulan image. Film Gimp memiliki 
kemampuan kedalaman warna yang lebih 
tinggi dari GIMP. 

Untuk keterangan lebih lanjut tentang 
aplikasi ini, kunjungilah http://filmgimp. 
sourceforge.net. 


& Film Gimp 


sebelumnya 

Bagaimanakah cara untuk menge- 
tahui apakah program yang saya jalankan 
sebelumnya berhasil atau tidak? Saya 
sedang mempelajari pemrograman shell 
script sederhana. Saya menggunakan 
shell Bash. Terimakasih atas jawabannya. 

Husin, Jakarta 


IT Status dari proses 


Anda bisa memeriksa variabel spesial 

$?. Umumnya, apabila $? bernilai 

nol, maka proses sebelumnya sukses 
dijalankan. Sementara, apabila bernilai 


18  InroLINUX JANUARI 2004 


selain nol, maka umumnya proses 
sebelumnya tidak sukses dijalankan. 
Contoh program: 
if | $? -eg O1 
then 
echo sukses 
else 
echo tidak sukses 
fi 


direktori 

Redaksi /InfoLINUX, bagaimanakah 
caranya untuk meng-copy-kan satu 
direktori lengkap dengan segala isinya? 
Selama ini, saya selalu menggunakan 
program mc. Karena ingin mempelajari 
Linux lebih dalam lagi, maka saya 
berpikir saya harus mampu bekerja 
dengan file sistem tanpa bantuan 
program seperti mc. Terimakasih. 

Jamal, Jakarta 


T Meng-copy satu 


Untuk meng-copy-kan direktori, 
perintah yang diberikan sama seperti 
perintah untuk meng-copy-kan file, 
yaitu dengan memanggil program cp. 
Bedanya, Anda bisa memberikan opsi -a 
untuk mengopikan suatu direktori lengkap 
dengan semua filenya. Berikut ini contohnya: 
cp -a dir sumber dir tujuan 


secara cepat 

Redaksi InfoLINUX, saya sering 
mendengar istilah kompilasi kernel. 
Dapatkan redaksi memberikan urutan 
langkah-langkah kompilasi kernel yang 
baik? Pertanyaan kedua adalah 
bagaimanakah agar versi kernel dapat 
kita ubah dengan menambahkan nama di 
belakang nama kernel default? 

Sabrina, Bandung 


IT Cara kompilasi kernel 


Pertama-tama, download-lah terlebih 

dahulu source code kernel di 

www.kernel.org. Saat artikel ini 
ditulis, kernel stabil untuk seri 2.4 adalah 
2.4.22. Sementara seri percobaan untuk 


www.infolinux.web.id 


kernel stabil seri 2.6 telah mencapai 2.6.0- 
test9. Download-lah yang versi 2.4.22 
untuk kestabilan. 

Setelah itu, uraikanlah file terkompresi 
yang mengandung source code kernel, dan 
letakkanlah umumnya di /usr/src/linux. 
Masuklah ke dalam direktori tersebut, dan 
berikanlah perintah: 
make menuconfig 


Pada langkah ini, Anda akan memilih 
fitur apa saja yang akan dimasukkan ke 
dalam kernel. Berhati-hatilah karena gagal 
pada langkah ini dapat mengakibatkan 
kegagalan kompilasi ataupun kegagalan 
kernel itu sendiri. 

Langkah berikutnya adalah: 
make dep 

make clean 

make bzimage 

make modules 

make modules install 
make install 


Setelah semuanya selesai, Anda akan 
mendapatkan sebuah kernel baru. Apabila 
Anda ingin melakukan peng-copy-an kernel 
baru secara manual, maka langkah terakhir 
(make install) tidak perlu dilakukan. Sebagai 
gantinya, Anda dapat meng-copy-kan 
kernel hasil kompilasi yang terletak di arch/ 
i386/boot/bzlmage, relatif terhadap tree 
source code Anda. 

Untuk mendapatkan versi kernel yang 
berbeda, editlah file Makefile sebelum 
melakukan make menuconfig. Tambah- 
kanlah pada variabel EXTRAVERSION. 


Tessa 8x 


Be Ket New Tami G2 Hop 
sena 


LINA to on mat 


Code Piya ORI Tem. 


& Make menuconfig 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Bisakah redaksi menjelaskan apa 
yang dimaksud dengan unnamed 
pipe di Linux? Saya sedang belajar 
sistem dasar Linux dan sering 
menemukan istilah tersebut. 
Vendi, Bogor 


T Unnamed pipe 


Unnamed pipe artinya pipe tidak 
bernama. Pipe sendiri dilambang- 
kan dengan karakter |. Apabila 
Anda sering melakukan perintah seperti 
berikut ini, maka Anda telah melakukan 
piping: 
Is -al | sort 
cat file 1 | sort 
Is -al | grep halo 


Piping sederhananya akan berfungsi 
sebagai pipa. Menerima output dari suatu 
proses dan meneruskannya sebagai input 
untuk proses lainnya. Dinamakan 
unnamed karena semua proses tersebut 
berlangsung di dalam struktur data kernel, 


tanpa ada file yang terlibat. Lawan dari 
unnamed pipe adalah named pipe atau 
FIFO, yang berfungsi sama seperti piping 
di atas, hanya melibatkan pipe yang 
tersimpan di file sistem. 


Debian 


Adalah cara untuk mendaftar 
semua paket game di Debian? 
Poniman, Samarinda 


T Paket-paket game di 


Anda bisa mempergunakan program 

grep-available. Untuk mendaftar 

semua paket game di debian, 
berikanlah perintah berikut ini: 
grep-available -P -F Section games 


Perintah tersebut akan menampilkan 
semua keterangan paket dalam section 
games. Keluarannya akan menjadi sangat 
panjang. Apabila Anda hanya ingin 
mendapatkan nama paketnya saja, 
gunakan cara berikut ini: 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


grep-available -P -F Section games | grep 
Package: 


Untuk mendapatkan keluaran yang 
lebih sederhana lagi, berikan perintah 
berikut ini: 
grep-available -P -F Section games | grep 
Package: | cut -d: -f2 


ke /etc/mtab 

Setahu saya, proses mount selalu 
menulis ke file /etc/mtab. Katakanlah saya 
berada pada file system yang di mount 
readonly, tentunya hal tersebut sangat 
tidak memungkinkan. Adakah cara untuk 
tetap melakukan proses mount, akan 
tetap file /etc/mtab tidak disentuh? 

Bara, Surabaya 


T Mount tanpa menulis 


Gunakan program mount dengan 

opsi -n. Dengan pemberian opsi 

tersebut, file /etc/mtab tidak akan 
disentuh sama sekali.A 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 


Solusi IBM Buat Anda 


ea Lee Ka (BM Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
& ek mem ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 
SE" SO ceorporation juga telah melakukan banyak hal 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 

mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 


tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 
Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http:/www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


Markov Chains 

Apakah ada program yang 
menganalisis teks untuk algoritma 
markov Chains dalam mencari 
probabilitas kata dan kemudian membuat 
kalimat acak dari kata-kata tersebut? 
Saya sedang mempelajari salah satu 
penerapan Artificial Intelligence. Teman 
saya menyarankan Linux, setelah saya 
coba, rupanya cukup menarik. 

Yesty, Surabaya 


T Aplikasi algoritma 


Anda bisa mempergunakan program 

dadadodo, yang dibuat oleh hacker 

terkenal, Jamie Zawinski. Dapatkan 
di alamat http://www.jwz.org/dadadodo/. 


gram dengan pustaka 

Bagaimanakah caranya untuk 
mengetahui pustaka-pustaka apa saja 
yang dibutuhkan oleh program tertentu? 
Seringkali saya mendapatkan pesan yang 
mengatakan bahwa suatu program tidak 
dapat berjalan karena tidak dapat 
menemukan pustaka xyz. Mohon 
jawabannya. Sebagai informasi, saya 
menggunakan Slackware. 

Aditya, Yogyakarta 


T Ketergantungan pro- 


Gunakan program Idd. Berikut ini 
adalah contohnya: 


$ Idd /bin/login 
libcrypt.so.1 — » /lib/libcrypt.so.1 


20 InroLINUX JANUARI 2004 


(0x40022000) 

libpam.so.0 — » /lib/libpam.so.0 
(0x4004e000) 

libpam misc.so.0 - » /lib/ 
libpam misc.so.0 (0x40056000) 
libdl.so.2 —- » /lib/libdl.so.2 
(0x40059000) 

libc.s0.6 - » /lib/libc.so.6 
(0x4005d000) 

Ilib/ld-linux.so.2 —- 5 /lib/Id- 
linux.so.2 (0x40000000) 


Sebagai saran saja, apabila Anda terlalu 
sering menemukan pesan kesalahan bahwa 
program x tidak dapat berjalan karena tidak 
dapat menemukan pustaka xyz misalnya, 
maka instalasi paket di distro Anda kurang 
bersih. Segeralah memperbaiki kesalahan 
tersebut agar tidak menimbulkan 
permasalahan di masa mendatang. 
Gunakan installpkg atau removepkg untuk 
membantu. 


file teks 
Bagaimanakah agar saya dapat 
mengetahui jumlah baris dalam suatu file 
teks melalui shell script? Apakah tim IBM 
bisa memberikan contoh programnya? 
Mariesty, Jakarta 


T Jumlah baris dalam 


Anda bisa mempergunakan program 
wc. Berikut ini adalah contohnya: 


#!/bin/sh 


www.infolinux.web.id 


LINES — 'wc -I $1 | awk “print $14” 
echo “Jumlah baris pada file $1 adalah 
$LINES baris.” 


kosong harddisk 
Bagaimanakah agar saya dapat 
menampilkan ruang kosong harddisk 
dalam fornat yang lebih enak untuk 
dilihat? Terimakasih atas jawabannya. 
Hardi, Jakarta 


T Menampilkan ruang 


Anda bisa memberikan opsi -h untuk 
program df. Sebagai contoh: 


$ df -h 

Filesystem Size Used Avail Use9o 
Mounted on 

Idev/hda1 3.5G 2.9G 615M 
834 / 

Idev/hdb1 58G 39G 17G 


7196 Ihome/DATA 


Dengan cara apa saya harus 

memformat disket saya agar dapat 
dibaca oleh Windows? Selama ini, saya 
selalu mempergunakan program mke2fs. 
Terimakasih. 


T Format floppy 


Nanda, Bandung 


Anda bisa membuat file sistem FAT 

untuk floppy Anda dengan 

memberikan perintah berikut ini: 
mkfs.vfat /dev/fdO 


Program mke2fs digunakan untuk 
membuat file sistem ext2. 


Kernel Panic 
TI Apakah yang menjadi penyebab 
kernel panic karena tidak dapat 
menemukan root file system? 


Terimakasih atas jawabannya. 
Wastany, Solo 


Hal tersebut terjadi karena kernel 

tidak dapat menemukan root file 

system, tempat menyimpan file-file 
yang dibutuhkan agar sistem operasi GNU/ 
Linux dapat berjalan. Pada proses booting, 
setelah kernel di-load ke memory, file 
sistem root harus di-mount agar kita dapat 
bekerja dengan sistem operasi tersebut. 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


28 


29 


30 


31 


INDEKS 


DVD R/RW 
ASUS DRW-0402P/D 


Motherboard 
ASUS P4P800 Deluxe 


Motherboard 
MSI 848P Neo 


Video Card 
MSI FX5900 VTD128 


Harddisk 
Seagate Barracuda 
SATA V 


Motherboard 
Fujitsu Siemens 
D1688 


Linux Ready 
Wacom Intous 2 
Gigabyte GA- 
85648FX 

Sony CRX300E 


BB 1.3 
Aplikasi Demo 


SOLite 2.8.5 
Database 


Game 
TuxKart 0.2 


Game 
Cannon Smash 0.6 


NopPRIANTO: 


Ketertarikan membuat 
kita lebih menarik. 


22 


InroLINUX JANUARI 2004 


Bangun Ketertarikan Lebih 


dengan Linux 


Komputer dapat melakukan lebih dari sekadar mengetik dan menonton DVD. Dengan 
ketertarikan lebih menggunakan Linux, Anda dapat memaksimalkan penggunaan komputer. 


iapa yang menyangka komputer dapat 

menjadi sedemikian maju saat ini? Para 

penggagas komputer pada awalnya pun tidak 
akan menduga komputer telah menjadi alat yang 
multifungsi. Mereka membuat komputer hanya agar 
dapat berhitung lebih cepat dan teliti! 

Orang-orang dengan ketertarikan luar biasa akan 
komputer dan yakin bahwa sebenarnya banyak hal lebih 
yang bisa dilakukan dengan komputer telah membantu 
melahirkan komputer saat ini. Mereka jugalah yang 
merintis perkembangan teknologi sehingga kita dapat 


menikmati berbagai hardware canggih yang kita'ilas'di 
edisi lain. Bayangkan saja! Motherboard.-kini menjadi luar... 


biasa hebat. Video card pun menjadi Semakin Cepat. 
Baca ulasan hardware kami! 

Tentunya perkembangan tersebut juga berjalan 
bersama dengan perkembangan software. Tanpa 
ketertarikan lebih, komputer pun barangkali hanya akan 
didayakan sebagai alat bantu untuk mengetik dan 
membuat laporan. Bisa Anda bayangkan kalau : 
komputer yang kita beli hanya bisa Kita gunakan untuk 
mengetik? 

Orang-orang dengan keter aril 


Berkat satu kata tersebut—ketertarikan —kita 
dapat menikmati berbagai program canggih. 
Beberapa di antaranya kami bahas di ulasan software 
kali ini. 

Barangkali Anda akan terkesan dengan bb, sebuah 
program demo ASCII Art. Program ini akan 
menunjukkan betapa Anda masih dapat menikmati 
berbagai hal yang biasanya didapatkan di GUI walaupun 
Anda menggunakan interface teks. Luar biasa sekali! 

Program berikut yang dibahas adalah SOlLite. 


: SOLite mengingatkan kita pada masa keemasan 


n at DBF yang sangat mudah digunakan dan 
ngan Sl, Anda dapat 


sy ng sederhana. Datanya pun begitu 
1 file untuk satu database. File tersebut 


seder 

kemudian bisa “Anda pindahkan sesuka hati. Walau 
demikian, :j angan anggap. remeh kemampuan 
database $ i. SOLite dapat bekerja dengan 
databas 


Kran Ban“ Selain itu, 
kebalik pun luar biasa. Di situsnya, kecepatan 


A BS ungu MySOL dalam 
Na bagai-kasus umum. SOlite juga dapat digunakan 


mencari tahu apa saja yang NG “dengan berbagai bahasa pemrograman, mulai dari C 
dilakukan oleh suatu komputer | sampai berbagai og scripting populer. Dengan 
-Jalan sistem operasi canggih sel | memanfaatkan SOffte, Anda dapat membuat aplikasi 


hacker di seluruh dunia. Linux telah menfaal Y a 


komputer suatu perangkat yang luar biasa. 

Satu pihak membuat program sederhana di Linux 
dan melepaskan source code-nya di Internet. Pihak 
lain menjadi sangat tertarik dan pada akhirnya 
melahirkan program baru yang jauh lebih canggih. 
Setelah dilepas ke Internet, program tersebut akan 
menjadi jauh lebih berfungsi. Pihak lain yang tertarik 
bisa saja mengembangkan program tersebut menjadi 
jauh lebih canggih dan berguna. Dilepas lagi, 
diperbaiki lagi, dan seterusnya. Bisa Anda bayangkan 
hal seperti ini bisa terjadi kalau setiap orang terus 
menyimpan rapat-rapat apa yang telah mereka buat? 

Bagi Anda yang memiliki ketertarikan lebih di 
dunia komputer, gunakanlah Linux. Bagi Anda yang 
belum tertarik, gunakanlah Linux. Anda akan menjadi 
begitu tertarik. 


www.infolinux.web.id 


standalone yang andal namun tetap kecil. 


ag Jangan lupakan untuk tetap bersenang-senang 


walaupun Anda menggunakan Linux. Untuk itu, kami 
mengulas dua game besar untuk Anda: TuxKart dan 
CannonSmash. Dengan TuxKart, Anda dapat 
bermain Go Kart dengan tokoh utamanya adalah 
Tux. Permainan ini disajikan dengan sangat realistis. 
Sementara CannonSmash adalah permainan tenis 
meja yang sangat memukau. Dengan CannonSmash, 
Anda dapat menikmati tenis meja di meja kerja. 
CannonSmash juga disajikan dalam tampilan 3D 
sehingga terlihat lebih realistis. Kedua game yang 
dibahas di edisi isi termasuk beberapa game 
terpopuler di Linux. 

Semua kami ulas agar kita sama-sama dapat terus 
mengembangkan ketertarikan kita. Teruslah tertarik 
untuk masa depan yang lebih baik.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Asus 


DRW-0402P/D 


DVD R/RW 

Kisaran harga: US$275 

Kontak: Astrindo Senayasa, Jakarta. 
(021) 612-1331 

Situs web: www.asus.com.tw 


K embali, produk ASUS masuk ke dapur 
pengujian /nfoLINUX. Kali ini berupa 
drive DVD -/--R/RW dengan tipe ASUS 
DRW-0402P/D. ASUS merupakan salah 
satu vendor yang mendukung multiformat 
DVD. Dengan interface IDE, ASUS DRW- 
0402P/D mendukung standardisasi DVD -R 
dan DVD --R. 

Kecepatan yang ditawarkan ASUS 
DRW-0402P/D untuk maksimal penulisan 
CD, penulisan kembali CD, dan pembacaan 
CD, 16X, 10X, dan 32X. Sedangkan untuk 
dukungan maksimal penulisan DVD -R/RW 


& Dukungan DVD multiformat ada di drive ini 


dan penulisan kembalinya, 4X dan 2X. 
Untuk dukungan maksimal penulisan DVD 
#R/RW, 4X dan 2.4X. Sementara untuk 
pembacaan DVD memiliki kecepatan 
sampai 16X. ASUS DRW-0402P/D juga 
dilengkapi dengan memori buffer sebesar 2 
MB. 


Pengujian 

Sampai saat ini, /nfoLINUX belum 
menemukan aplikasi benchmarking untuk 
CD-RW, DVD R/RW, ataupun DVD Combo. 
Karenanya, parameter pengujian masih 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


menggunakan cara sederhana, yaitu 
menghitung kecepatan penulisan secara 
manual (menggunakan stop watch). Paling 
tidak, siapa yang melakukan penulisan 
tercepat menjadi jawara di kelasnya. 

ASUS DRW-0402P/D kami jalankan di 
atas Mandrake Linux 9.1. Mandrake 
mengenalinya sebagai ASUS DRW-0402P/ 
D. Begitu juga dengan aplikasi pembakar 
CD yang InfoLINUX gunakan (X-CD-Roast). 
Kalau sudah begitu, Anda seharusnya 
dengan mudah melakukan penulisan data 
ke CD. 

Di X-CD-Roast, InfoLINUX coba 
melakukan penyalinan data dari CD ke CD. 
Waktu yang ditempuh untuk melakukan 


penulisan data Ha 


sebesar 600 MB, 4 


menit 55 detik. Instalasi 5/5 
Kecepatan tersebut — Fitur 2/5 
bisa dibilang Harga 3/5 

Performa 3/5 


kecepatan 'standar' 
sebuah CD-RW.A 
Heriyadi 
(heriyadi@infolinux.co.id) 


ILINUX Rating 
MEMLILI 3/5 


Asus 


P4P800 Deluxe 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$152 

Kontak: Astrindo Senayasa, Jakarta. 
(021) 612-1331 

Situs web: www.asus.com.tw 


SUSTeK Computer Inc., sebuah 

perusahaan yang concern menge- 
luarkan produk-produk TI terbarunya, 
kembali meluncurkan produk motherboard 
terbarunya. ASUS P4P800 Deluxe, begitu 
sebutan motherboard buatan ASUSTeK 
Computer Inc. yang akan kami ulas kali ini. 
Motherboard ini menggunakan chipset 
D865 Springdale. Sebuah standardisasi 
chipset springdale, ia mesti mendukung 
FSB 800 MHz dan penggunaan memory 
dual-channel DDR 400. Sementara itu, di 
sisi selatan, ASUS P4P800 Deluxe 
menggunakan chipset Intel 82801ER. 

ASUS P4P800 dilengkapi dengan 

sebuah slot AGP 8X, IEEE1394 (firewire), 


& Asus Intelegent bisa Anda temukan di 
motherboard ini 


dan konektor ASUS Wifi (optional), serta 
lima buah slot PCI. Untuk fitur, ASUS 
melengkapi motherboard-nya dengan Asus 
Intelegent (Al). ASUS menempatkan fitur 
Al-nya di Al Audio, Al Net, Al 
Overclocking, dan Al BIOS. 

Dengan Al Audio, memungkinkan Anda 
mendeteksi setiap peripheral audio yang 
ditancapkan ke dalam I/O audio. Al Net bisa 
Anda gunakan untuk mengetahui kualitas 
dan kondisi koneksi kabel pada sebuah 
jaringan dalam jarak 100 meter. Dengan 
ASUS P4P800, Anda tidak perlu khawatir 
BIOS yang Anda gunakan mengalami crash 
atau hang, sebab hal itu akan diminimalisasi 
oleh Al BIOS. Sementara buat maniak 


www.infolinux.web.id 


overclocking, ASUS memberikan sebuah 
kemudahan proses overclocking 
menggunakan Al Overclocking. 


Pengujian 

Dalam pengujian, kami melengkapi ASUS 
P4P800 Deluxe ini dengan processor Intel 
Pentium 4 2,4 GHz, memory Corsair 
pc3200 512 MB, dan harddisk 30 GB. 
Mandrake Linux 9.1 menjadi pilihan 
InfoLINUX dalam melihat kinerja 
motherboard ini. 

Hasil dmesg untuk motherboard ini 
bisa dikatakan sangat baik, yaitu 
47/97,23 BogoMIPS. Kalau hasil tersebut 
dibandingkan dengan motherboard 
keluaran Intel, dengan chipset yang 
sama, ASUS P4P800 Deluxe masih satu 
tingkat di atasnya. Sedangkan untuk nilai 


nbench, ASUS na 


P4P800 memiliki 


nilai numeric sort, Instalasi 5/5 
826,6 iterasi/detik Fitur 4/5 
dan string sort, Harga 3/5 
716,825 iterasi/ Performa 3/5 
detik. 

Heriyadi ILINUX Rating 
(heriyadi@infoln.co.id) 415 


InroLINUX JANUARI 2004 23 


HARDWARE 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


MSI 
848P Neo 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$98 

Kontak: PT Alfa Artha Andhaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 

Situs web: www.msi.com.tw 


SI, Micro-Star International, termasuk 

satu dari lima produsen motherboard 
besar dunia. Dan MSI merupakan salah 
satu produsen yang banyak mengadopsi 
chipset-chipset motherboard yang ada, 
mulai chipset keluaran Intel, AMD, nVIDIA, 
dan VIA 

Kali ini, motherboard yang masuk dapur 

pengujian /nfoLINUX menggunakan chipset 
Intel 848P. MSI juga telah mengeluarkan 
motherboard yang menggunakan chipset 
875 atau 865. Namun, motherboard 
tersebut masih relatif mahal buat kalangan 


& Nilai dmesg 848P Neo ini lebih baik 
dibandingkan chipset 865 


tertentu. Karenanya, MSI mengeluarkan 
solusi terbarunya lewat MSI 848P Neo. 

Jika di sisi utara, motherboard ini 
menggunakan chipset Intel 848P, di sisi 
selatan menggunakan chipset ICH5. Chipset 
ICH5 mendukung penggunaan 8 port USB 
2.0, 2 Serial ATA, 2 channel Ultra ATA, dan 
PCI Master v2.3. Karena chipset ini khusus 
buat Anda yang tidak memiliki kelebihan 
uang, maka fitur yang ada pun tidak sehebat 
chipset 865 atau 875. MSI 848P Neo hanya 
mendukung penggunaan memory satu kanal 
DDR 400 saja. 


Pengujian 

Pengujian yang /nfoLINUX lakukan untuk 
motherboard ini menggunakan Red Hat 9. 
InfoLINUX melengkapi motherboard ini 
dengan prosesor Pentium 4 2,4 GHz, 
memory 512 MB PC3200, dan harddisk 30 
GB. Karena, MSI 848P Neo tidak dilengkapi 
dengan video card dan kartu jaringan, 
InfoLINUX melengkapinya dengan video 
card GeForce4 MX440 dan D-link 10/100 
MB. Red Hat dapat mengenali seluruh 
peripheral yang ada dengan baik. 

Walaupun dari sisi kelas berbeda dengan 
motherboard yang menggunakan chipset 
865, tetapi dari sisi hasil dmesg jauh lebih 
baik. Hasil dmesg MSI 848P Neo, 4836,55 


BogoMIPS. 5 
Sedangkan nilai 
untuk numeric sort Instalasi 5/5 
dan string sort, 833 Fitur 3/5 
iterasi/detik dan Harga 3/5 
76,354 iterasi/ Performa 4/5 
detik. 

Heriyadi ILINUX Rating 
(henyadi@infolinux.co.id) “AC A15 


SI 
FX5900 VTD128 


VIDEO CARD 

Kisaran harga: US$500 
Kontak: PT Alfa Artha Andhaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 

Situs web: www.msi.com.tw 


D alam 12 bulan belakangan, ATi masih 
'merajai' dunia video card. Namun 
sang rival, nVIDIA tidak tinggal diam. 
nVIDIA pun merilis teknologi terbarunya 
dalam keluarga FX. Keluarga FX nVIDIA 
meliputi FX5200, FX5600, dan FX5900. 
FX5900 merupakan teknologi nVIDIA yang 
dirilis guna menyaingi popularitas Radeon 
9800 Pro. Sehingga tidak sedikit produsen 
video card yang mengeluarkan produknya 
menggunakan teknologi tersebut. Salah 
satunya, MSI FX5900 VTD128. Video card 
tersebut juga menggunakan GeForce 
FX5900. 

Dari tipenya, Anda tentu bisa menebak 
berapa kapasitas memory yang ditawarkan 


24 InroLINUX JANUARI 2004 


& Red Hat tidak kesulitan mengenali produk ini 


video card ini. Ya, MSI FX5900 VTD128 
dilengkapi dengan memory DDR 128 MB. 
Lalu, apa yang baru di video card MSI ini? 
Kalau sebelumnya MSI banyak 
menggunakan sebuah kipas, di MSI 
FX5900 VTD128 dihadirkan dua kipas 
sekaligus. Walaupun dilengkapi dengan 
duah buah kipas, Anda sama sekali tidak 
akan terganggu oleh suara yang 
dikeluarkannya. 

MSI FX5900 VTD128 menggunakan 
mesin nVIDIA CINEFX 2.0. Tidak hanya itu, 
video card ini juga mengadopsi teknologi 
Intellisample HCT Performance dan 
UltraShadow. Dengan kedua teknologi itu, 
permainan game Anda tentu menjadi 
sangat memuaskan. Bayangkan, kualitas 


www.infolinux.web.id 


tampilan yang baik akan Anda dapatkan 
walau di resolusi tertinggi. 


Pengujian 
Untuk pengujian video card ini, InfoLINUX 
menggunakan Knoppix 3.2 dan Mandrake 
Linux 9.1. Di Knoppix 3.2, kami dapat 
dengan mudah mengubah resolusi tampilan 
yang diinginkan pada waktu booting kali 
pertama. Karena default resolusi dari 
Knoppix 3.2, 1024x768, InfoLINUX coba 
mengubahnya menjadi 800x600 dengan 
cara menuliskan knoppix screen 800x600, 
dan berhasil. Singkatnya, video card ini 
mampu dikenali dan dijalankan Linux 
dengan baik. 

Begitu juga di Mandrake, tidak ada 
kesulitan sama sekali dalam setting 
resolusi dan kedalaman warnanya. 


InfoLINUX cukup 


masuk ke Mandrake 


Control Center, Instalasi 5/5 
semua yang Fitur 3/5 
berkaitan dengan Harga 2/5 
resolusi pun dapat Performa 3/5 
teratasi. 

Heriyadi ILINUX Rating 
(heryadi@infolinux.co.id) MEMLILI 3/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Seagate 


Barracuda 
SATA V 


HARDDISK 

Kisaran harga: US$122 
Kontak: Atikom, Jakarta. 
(021)612-3612 

Situs web: www.seagate.com 


— arddisk sampai saat ini masih pilihan 
ideal dalam hal penyimpanan data. 
Tahun 2002, Serial ATA Workgroup 
memperkenalkan teknologi penyimpanan 
menggunakan port serial, Serial ATA 
(SATA). Dan sepertinya, tiga atau empat 
tahun ke depan SATA akan menggeser 
penggunaan PATA (Paralel ATA). Apa yang 
dilakukan Serial ATA Workgroup mendapat 


& Knoppix 3.2 mampu mengenali SATA 
dengan baik 


kita bisa menjumpai motherboard yang 
mendukung penggunaan SATA. 

Salah satu produsen harddisk yang 
mendukung penggunaan SATA adalah 
Seagate. Seagate Barracuda SATA V 
begitu sebutan untuk harddisk buata 
Seagate dengan teknologi SATA. 


Pengujian 

Karena InfoLINUX melihat SATA sebagai 
salah satu 'barang' baru, tidak tanggung- 
tanggung untuk pengujian InfoLINUX 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Mandrake Linux 9.1, dan Red Hat Linux 9.0. 
Masing-masing distribusi menggunakan 
kernel yang berbeda-beda. Knoppix 
menggunakan kernel 2.4.18, Mandrake 
menggunakan kernel 2.4.20, dan Red Hat 
menggunakan 2.4.19. Pengujian SATA ini 
menggunakan motherboard Intel 875P. 
Entah mengapa, ketika InfoLINUX 
berniat melakukan instalasi Mandrake dan 
Red Hat, keduanya tidak mampu 
mengenali Seagate Barracuda SATA V 
yang tertancap di motherboard. Yang 
cukup mengejutkan adalah harddisk 
tersebut dapat dikenali oleh Knoppix 3.2. 
Kalau PATA dikenali Knoppix sebagai hda, 
SATA dikenali Knoppix sebagai hde. 


Karena, sebelumnya 
Pengujian 


di harddisk bersang- 


kutan telah berisi Instalasi 415 
sistem file NTFS, Fitur 3/5 
InfoLINUX pun bisa Harga 2/5 
melihat isi sistem Performa 3/5 


bersangkutan.& 


sambutan baik dari kalangan produsen menggunakan tiga buah distribusi Linux Heriyadi #LINUX Rating 
motherboard dan harddisk. Terbukti, kini sekaligus, Knoppix Linux Live CD 3.2, (heryadi@nfolnux.co.id) “CAD 315 
Pengujian 


Fujitsu Siemens 


D1683 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$193 

Kontak: Titan Komputer, Jakarta. 
(021) 631-9365 

Situs web: www.fujitsu-siemens.com 


ujitsu Siemens, sebuah perusahaan TI 

Eropa, kembali merilis motherboard 
terbarunya. Kini, mereka menggunakan 
chipset 875P. Chipset 875P bisa Anda 
temukan di Fujitsu Siemens D1688. 
Seperti sama-sama diketahui, motherboard 
dengan chipset 875P mendukung dua 
kanal memory DDR400 (PC3200) dan 
processor Intel Pentium 4 dengan FSB 
800 MHz. 

Untuk prosesor, Fujitsu Siemens juga 
mendukung penggunaan processor 
berteknologikan Hyper-Threading. 
Sedangkan untuk memory, D1688 juga 
mendukung penggunaan DDR333 
(PC2700). Untuk peripheral onboard, 


& Hyper-Threading didukung penuh 
motherboard ini 


D1688 dilengkapi dengan empat buah 
USB, tiga port audio, dua buah konektor 
PS/2, sebuah port S/PDIF, Firewire, serial 
dan paralel, serta kartu jaringan dengan 
kecepatan gigabit. Intel 82547 El 
merupakan kontroller kartu jaringan yang 
terdapat di D1688. 

Motherboard ini juga dilengkapi 
dengan dua interface ATA 100 dan Serial 
ATA. Tidak hanya itu, di D1688 Anda 
juga bisa menemukan dua buah interface 
1394 (firewire). D1688 menggunakan 
Phoenix NuBIOS yang telah di modifikasi. 
Untuk sekuriti, D1688 dilengkapi dengan 
Recovery BIOS, password untuk sistem 
dan BIOS, dan lainnya. 


www.infolinux.web.id 


Sebelum pengujian dilakukan, InfoLINUX 
melengkapi motherboard ini dengan 
processor Pentium 4 2,4 GHz, memory 
512 MB, dan harddisk 30 GB. Setelah itu, 
kami jalankan Red Hat Linux 9 di atas 
D1688. 

Instalasi berjalan lancar, Red Hat 
mengenali seluruh perjpheral yang ada 
kecuali kartu jaringan. Dan /InfoLINUX 
mendapatkan hal yang sama di 
motherboard yang menggunakan chipset 
875P. 

Untuk processor, Red Hat mengenali 
sebagai processor Intel Pentium 4 2,4 GHz 
stepping 07. Nilai dmesg D1688 masih 
tertinggal oleh motherboard yang 
menggunakan chipset 848, 4784,12 
BogoMIPS. Untuk aplikasi nbench, nilai 
numeric sort dan 
string sort yang 


Pengujian 


dicapai D1688 Instalasi 5/5 
adalah 827,28 Fitur 3/5 
iterasi/detik dan Harga 3/5 
75,769 iterasi/ Performa 3/5 
detik.& | 
Heriyadi #LINUX Rating 
(heryadi@nfolnux.co.id) “315 


InroLINUX JANUARI 2004 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Wacom 
Intous 2 


Kisaran harga: US$313 
Kontak: PT Datascrip, Jakarta. 
(021) 654-4515 


Gigabyte 
GA-85648FX 


Kisaran harga: US$95 
Kontak: PT Nusantara Eradata, 
Jakarta. (021) 601-3218 


Sony 
CRX300E 


Kisaran harga: US$65 
Kontak: Soca Marketing, Jakarta. 
(021) 634-7638 


& Anda bisa menggunakan pen dari produk ini 
menggantikan mouse 


A nda seorang pelukis atau orang yang 
senang menorehkan kuas berwana ke 
kanvas. Anda bisa melakukan hal yang 
sama di Linux. Anda bisa memanfaatkan 
Gimp sebagai pengolah grafisnya dan 
sebuah grafis tablet sebagai kuas dan 
kanvasnya. Grafis tablet yang berpredikat 
Linux Ready itu adalah Wacom Intous 2. 

Intous 2 menggunakan interface USB. 
Sedangkan resolusi yang diberikan men- 
capai 2540 Ipi (line per inchi). Meskipun di 
web-nya tidak tercantum nama Linux sama 
sekali, tetapi InfoLINUX bisa menggunakan 
Intous 2 di Linux dengan baik. 

Untuk melihat apakah kinerja dari alat 
yang berfungsi untuk memudahkan Anda 
dalam melukis ini, InfoLINUX menggunakan 
Red Hat Linux 9.1. Karena interface tablet 
pen ini menggunakan USB, /nfoLINUX tidak 
perlu bersusah payah mengoperasikannya. 
Tancapkan Tablet pen ke port USB yang 
tersedia, lalu mainkan. 

Di Red Hat, Tablet pen dikenali, di 
Hardware Browser (Pointing Devices, 
sebagai Tablet XD-0608-U. Dan Red Hat 
menggunakan driver mousedev yang 
ditempatkannya di /dev/input/mice.AHe 


& Kali ini /nfoLINUX mengulas motherboard 
Intel dengan chipset SiS 


ampir setiap motherboard, yang 

mendukung processor Intel, yang 
masuk dapur pengujian InfoLINUX selama 
ini menggunakan chipset Intel ataupun VIA. 
Padahal produsen chipset tidak hanya Intel 
dan VIA. Produsen chipset lainnya, yang 
juga mendukung penggunaan processor 
Intel, SiS. 

Di sisi utara, GA-8S648FX 
menggunakan SiS648FX, sedangkan di 
sisi selatannya menggunakan SiS963. 
Chipset ini juga telah mendukung 
teknologi Intel Ayper-Threading. GA- 
85648FX mendukung penggunaan FSB 
400/533/800 MHz. Sayangnya, 
motherboard ini belum mendukung 
penggunaan dua kanal memory. Padahal, 
penggunaan dua kanal memory 
meningkatkan kinerja sistem cukup 
signifikan. 

InfoLINUX menggunakan Red Hat Linux 
9 untuk melihat kinerja motherboard ini. 
Hasil dmesg dan nbench yang 
diperlihatkan GA-8S648FX cukup baik 
dibandingkan motherboard dengan chipset 
lain. Untuk nilai dmesg dari motherboard 
ini, 4810,34 BogoMIPS.AHe 


& Tanpa bungkus, drive ini hadir lebih praktis 


engakomodasi keinginan pengguna 

kalangan menengah ke bawah, Sony 
mengeluarkan produk DVD Combo dengan 
harga terjangkau. Kalau biasanya, produk- 
produk Sony dibungkus dengan kardus, 
Sony CRX300E hanya terbungkus plastik. 
Dan Anda tidak akan mendapatkan aplikasi 
pembakar CD seperti halnya ketika Anda 
membeli CD-RW atau DVD Combo yang 
terbungkus kardus. 

CRX300E memiliki kecepatan 48x untuk 
pembacaan CD dan 16x untuk pembacaan 
DVD. Produk ini memiliki fungsi ganda, 
yaitu sebagai media untuk menuliskan data 
di disc CD dan media pembacaan DVD. 
Anda tinggal instalasi aplikasi multimedia, 
seperti MPlayer atau Xine untuk nonton 
film DVD. 

Pengujian drive ini menggunakan Red 
Hat Linux 9. Red Hat mengenali drive ini 
sebagai CRX300E buatan Sony. Untuk 
membakar media CD InfoLINUX 
menggunakan X-CD-Roast. X-CD-Roast 
pun mengenali drive ini sebagai Sony 
CRX300E. Kalau sudah begitu, InfoLINUX 
berhak memberikan label “Linux Ready” 
untuk produk ini.AHe 


PENGUJIAN LINUX 
Red Hat Linux 9 Lu 


PENGUJIAN :LINUX 
Red Hat Linux 9 Lu 


PENGUJIANILINUX 
Red Hat Linux 9 PE 4 


Prosedur Pengujian Linux Ready 
Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.2, dan Red Hat 9.—Red. 


26 InroLINUX JANUARI 2004 


www.infolinux.web.id 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BB 1.3 


D aaforX 


-yss71 job ysliltr TNGKU4V31-——— 
-is1XVVVs41011YV11111)0xg | 19900X 
» MULHAXXUXXNZVXXV) IdV15 T1T IU)K9 IUS) 


—iYVamUDnX UAXOWDANABUBJUUBBUUUU)4UUd3 Hen I1I 
313UU988HUUU#ANBODOMUUDDXU9Y3P9SnUOXV1Vd11) 3 !1011U01705 
il TAN AMA IVA ALTA LO £X1114II11xs) 


APLIKASI DEMO 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Jan Hubicka 
Situs web: http://aa-project. 
sourceforge.net 


aat ini, komputer telah begitu 

mudah dipakai. Hampir semua hal 

dapat dioperasikan menggunakan 
mouse. Tampilan yang disajikan pun sudah 
sangat luar biasa. Mulai dari tulisan-tulisan 
biasa sampai tulisan-tulisan dengan antialias. 
Mulai dari gambar beberapa bit sampai 
tampilan berbasiskan OpenGL. Fungsi 
komputer pun semakin meluas. Mulai dari 
sarana kerja sampai sarana hiburan. 

Lama sebelum hal ini terjadi, komputer 
hanya berfungsi untuk mempercepat kerja 
manusia. Komputer juga diperbantukan 
agar pekerjaan diselesaikan dengan lebih 
teliti. Tampilan-tampilan yang indah bukan 
suatu keharusan. Satu atau dua baris teks 
hitam putih sudah sangat menyenangkan. 
Apalagi sampai dilengkapi dengan warna- 
warna indah plus menu-menu yang 
mempermudah penggunaan aplikasi. 
Menonton VCD, apalagi DVD adalah mimpi 
di siang bolong. 

Para hacker tidak putus asa. Dalam 
kondisi minimalis pun, seharusnya kita 
tetap bisa bersyukur dan berbahagia. 
Berbagai ide untuk memperbagus tampilan 
teks pun dilemparkan. Salah satu yang 
sampai saat ini begitu terkenal, bahkan 
masih menjadi cabang seni tersendiri, 
adalah ASCII Art. Dalam ASCII Art, kita 
menyusun gambar-gambar atau bentuk- 
bentuk indah dengan karakter-karakter 
ASCII. Apabila penggunaan warna 
dilibatkan, maka gambar-gambar yang 
tersusun dari karakter-karakter tersebut 
dapat ditampilkan sedemikian rupa 


sehingga terlihat seperti dalam tiga dimensi. 


Di dalam Linux, ASCII Art cukup diakui. 
Sebagai bukti, kita bisa mendapatkan aalib, 
ASCII Art Library, pustaka yang digunakan 


28 InroLINUX JANUARI 2004 


12-11000xx4 30211111 13VVVV240UBWDUGODDUJUVOUHxdF 
Hat Pi 1111 amati 


: Elbb.sxw - OpenOfiic 


dalam aplikasi ini. Pemutar multimedia Xine 
pun melengkapi proyeknya dengan aaxine, 
pemutar video dalam bentuk ASCII Art. 
Bayangkan saja, Anda bisa menonton VCD 
dalam modus teks! Dan gambarnya pun 
kelihatan cukup nyata. Sambil menulis 
artikel ini, penulis menonton VCD 911 dan 
menikmati video klip All I Want is You 
dalam modus teks. Begitu mengesankan! 

Selain aaxine, ada pula program BB 
yang begitu menakjubkan. Sekali lagi. 
Begitu menakjubkan! Pernahkan Anda 
melihat berbagai animasi luar biasa indah 
ditampilkan dalam modus teks? Pernahkan 
Anda melihat visualisasi berbagai algoritma 
dalam modus teks? Semua ini akan Anda 
dapatkan apabila Anda menjalankan 
program BB. Program akan mencoba untuk 
menampilkan berbagai efek yang umum 
ditemui dalam modus teks. Anda akan 
terkesan. 

Download-ah dan installah BB. Kali 
pertama dijalankan, program ini akan 
menanyakan kepada Anda untuk meng- 
aktifkan suara atau tidak. Setelah itu, 
tunggulah beberapa saat sambil BB 
mengalkulasikan segala hal yang dibutuhkan 
untuk menampilkan animasi luar biasa dalam 
modus teks. Bersiap-siaplah untuk kaget! 

Pertama-tama, sekilas tampilan yang 
terlihat sangatlah kacau. Teruslah 
perhatikan dan tidak lama kemudian, Anda 


www.infolinux.web.id 


OJUDONLULWANOGAP 


11”14400UUUUODBDDUVOHY 
00UOJUO880HXn 


111 
I1VV000U00UUUBBOUdUUr 
I Bana 000X0UDODOUV 


Terminal D aa forX 


|) LINI Tue Oct 28, 20136 


akan mendengar suara pembuka demo ini. 
Tampilan pembuka pun dipersembahkan 
untuk Anda. Tak lama kemudian, berbagai 
animasi pun ditampilkan. 

Di dalam demo ini, di selang-selang 
penampilan berbagai efek dalam modus 
teks, profil pembuatnya juga akan 
ditampilkan. Persis seperti pada film-film 
detektif, gambaran muka para pembuatnya 
akan ditampilkan mulai dari samping kiri, 
depan, samping kanan, sampai belakang. 

Ingin tahu apa saja yang didukung oleh 
aalib yang ditunjukkan dalam demo ini? 
Anda akan segera terkejut. Pertama-tama 
adalah tiga dimensi. Sebagai contoh, BB 
menampilkan gambar zebra yang sedang 
berdiri. Efek-efek penggunaan warna juga 
ditampilkan. 

Setelah itu, Anda akan mendapatkan 
fasilitas zooming. Bayangkan saja. Zooming 
dalam modus teks! Setelah itu, seperti 
halnya font pada X Window, pustaka yang 
digunakan dalam membangun BB juga 
dapat menampilkan objek dilengkapi 
dengan kemampuan antialias. Kemudian 
ada pula dithering, error distribution, 
random, gamma correction, dan masih 
banyak lagi. Semua hal tersebut Anda 
dapatkan dalam modus teks. Apabila Anda 
tertarik dalam ASCII Art, segeralah kunjungi 
http://aa-project.sourceforge.net. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


SOLite 2.8.5 


Elle Edit View Terminal Go Help 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


nop:-/temp$ sglite a 
SOLite version 2.8.5 

Enter ".help" for instructions 
sglite» .databases 
o main 

1 temp 
sglite» .tables 


/home/DATA/NOP/home/temp/a 
/var/tmp/sglite oZUfaMfnIh 


sglite» select “ 


sglite? insert i 
sglite» insert 1 


DATABASE 


Sifat: Public domain 

Lisensi: - 

Pengembang: D. Richard Hipp 
Situs web: http://www.sglite.org 


agi Anda yang datang dari dunia 

DOS atau Windows, dan pernah 

menggunakan Foxpro, tentunya 
pernah menikmati betapa mudah dan 
praktisnya Foxpro. Dengan mengandalkan 
satu atau dua file DBF, aplikasi yang kita 
bangun sudah dapat digunakan dan 
didistribusikan dengan mudah. Tidak perlu 
harus menginstal berbagai database server 
segala. Urusan back-up pun menjadi 
mudah. Karena semua data disimpan di 
dalam file DBF, maka apa yang diharus 
dilakukan ketika backup adalah meng-copy- 
kan semua file DBF ke lokasi penyimpanan 
lain. 

Di dunia Linux, kita juga mengenal 
berbagai database server populer seperti 
MySOL dan PostgreSOL. Namun, 
keduanya adalah database system besar 
dan kompleks. Kemampuannya pun luar 
biasa. Apabila kita ingin menyimpan data 
kompleks dan besar, tentunya mereka 
adalah pilihan yang sangat baik. Namun, 
sistem besar demikian juga memiliki 
kekurangan. Kita tidak dapat seenaknya 
saja meng-copy-kan file-file database yang 
dihasilkan ketika akan melakukan back-up. 

Selain itu, ukuran database system-nya 
juga cukup besar. Dan terkadang, mereka 
juga membutuhkan banyak pustaka lain 
untuk dapat bekerja. Merepotkan. Terutama 
ketika Anda hanya membutuhkan 
penyimpanan yang tidak terlalu kompleks 
dan besar, dan sangat mengutamakan 
kemudahan back-up dan pendistribusian. 

Apabila Anda menginginkan suatu 
database system yang lebih kurang mirip 
dengan MySOL, kemudian mendukung 
SOL, kecil, praktis, mudah di-back-up, tidak 
tergantung bermacam-macam pustaka lain, 
didukung oleh cukup banyak bahasa 


sglite» insert i 


salite» select “ from a where b»2j 


sglite» select “ from bj 


sglite» select # from b where a?2j 


311 
ali 
salite F 


4 SOlite 


pemrograman, maka Anda mungkin perlu 
mencoba SOlLite. 

Walaupun namanya terdengar 
sederhana, program yang satu ini juga 
termasuk database server. Setiap database 
disimpan dalam satu buah file sehingga 
memudahkan pendistribusian dan back-up. 
Dan meski kecil, SOLite tetap 
mengimplementasikan sebagian besar 
aturan SOL 92. Aturan dari SOL 92 yang 
tidak didukung sangatlah sedikit. Berikut ini 
adalah aturan-aturan yang tidak didukung 
tersebut: CHECK, Subguery variabel, 
FOREIGN KEY, Dukungan penuh untuk 
trigger, ALTER TABLE (untuk mendapatkan 
fasilitas serupa, hapus tabel sebelumnya, 
dan buat kembali dari awal), COUNT 
(DISTINCT X), RIGHT dan FULL OUTER 
JOIN, penulisan ke VIEW, GRANT dan 
REVOKE (keamanan diserahkan pada 
pengaturan file sistem). 

SOLite sangatlah hebat. Selain dukungan 
akan aturan SOL 92, kita juga tidak perlu 
khawatir akan integritas data, karena SOLite 
menerapkan commit dan rollback yang 
atomik. Ukuran database yang dapat 
didukung pun luar biasa. Sampai 2 TB! 
Selain itu, dari berbagai pengujian yang 
dilakukan, SOLite dua kali lebih cepat dari 
MySOL dan PostgreSOL untuk banyak 
operasi yang umum dilakukan. 

Dari sisi penggunaan, SOLite sangatlah 
mudah diinstal dan digunakan. Selain multi- 
platform, database server mini ini juga tidak 


www.infolinux.web.id 


memiliki ketergantungan dengan pustaka 
lain, kecuali barangkali pustaka readline 
untuk mempermudah penggunaan. Pada 
saat dijalankan, Anda akan mendapatkan 
prompt yang kurang lebih sama dengan 
prompt milik MySOL. Hampir setiap 
perintah pun dilengkapi dengan help yang 
memadai. Namun, ada beberapa aturan 
khas SOLite. Salah satunya adalah dot 
command. Perintah internal yang diawali 
oleh sebuah tanda titik. Selalulah 
memberikan perintah .help apabila ingin 
mendapatkan bantuan. 

Bagi developer, program yang satu ini 
dapat diibaratkan sebagai durian runtuh. 
Source code yang disusun secara teratur 
dan didokumentasikan dengan baik. 
Kemudian, bagi yang tertarik mempelajari 
B-Tree, Anda dapat segera mengutak atik 
source code-nya untuk belajar lebih lanjut. 
Pengguna C/C 4 4 akan bersorak sorai 
karena interface-nya sangatlah sederhana. 
Begitu pun dengan pengguna Python,TCL 
dan bahasa-bahasa program lainnya. 

Apabila rajin, aplikasi serupa Foxpro 
dapat dikembangkan dengan menggunakan 
SOLite sebagai sarana penyimpanan data. 
Kemudian, aplikasi yang dihasilkan 
diharapkan dapat di-deploy dengan 
semudah-mudahnya. 

Untuk database komplit namun tetap 
sederhana, segeralah instal dan gunakan 
SOLite!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JANUARI 2004 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


TuxKart 0.2 


Sifat: Free software 
Lisensi: GPL 
Pengembang: Steve Baker 
Situs web: http:// 
tuxkart.sourceforge.net 


ermainan balap-balapan memang 

selalu seru untuk dilakukan. Dan 

setiap permainan balap-balapan 
tentunya juga memiliki daya tarik tersendiri. 
Umumnya, balapan yang terkenal adalah 
balapan mobil segala bentuk dan balapan 
motor. Namun, TuxKart mengambil tema 
balapan yang cukup unik. Balapan go-kart 
dengan tokoh-tokoh utamanya adalah Tux. 

Permainan yang satu ini harus diakui 
sangatlah menarik. Walaupun terkesan main- 
main dengan menempatkan Tux sebagai 
tokoh utama, Anda akan menjumpai hampir 
segala hal yang dijumpai di dunia balapan 
yang sesungguhnya. Sebagai contoh, Anda 
bisa mengatur jumlah track. 

Selain itu, kendaraan yang dikendarai 
oleh Tux harus dikendarai layaknya mobil 
yang sesungguhnya. Apabila menjumpai 
halangan, Anda harus bergerak mundur 
sambil menyesuaikan arah kemudi, atau 
kendaraan Anda tidak akan bergerak sama 
sekali. Kemiripannya tidak hanya sampai di 
sana. Anda bahkan dapat bergerak ke arah 
yang berlawanan, sama seperti ketika Anda 
bertindak konyol dalam perlombaan di 
dunia nyata. 

Kemiripannya dengan dunia nyata 
memang menakjubkan. Apabila Anda 
bergerak dalam arah yang berlawanan 
dengan arah yang sesungguhnya pun, 
Anda akan menjumpai rute yang 
bersesuaian. Dan uniknya, Anda bahkan 
akan menjumpai lawan Anda yang tentu 
saja terbengong-bengong melihat Anda 
bergerak dalam arah yang berlawanan 
dengan mereka. Kapan saja Anda 
memutuskan untuk bergerak ke arah yang 
seharusnya, Anda dapat kembali menikmati 
balapan. Urutan Anda akan dihitung 
kembali. 


30 InroLINUX JANUARI 2004 


Kedengaran menarik? Baiklah. Keasyikan 
bermain game ini tidak sampai di sini saja. 
Masih banyak hal menarik lain yang akan 
kita bahas. Salah satunya adalah banner- 
banner sepanjang jalan yang menampilkan 
banyak yang berhubungan dengan Linux. 
Sambil berusaha menjadi yang terbaik, 
dengan mudah Anda akan menjumpai 
reklame SuSE, Slashdot, ataupun Source- 
forge, tempat development game ini di host. 
Benar-benar di dunia Linux! Ketika Anda 
mendekati reklame-reklame tersebut, maka 
tampilannya akan semakin jelas. 

Dalam melakukan perlombaan, ada saja 
halangan yang mungkin Anda jumpai. Yang 
paling sederhana adalah kotoran atau 
halangan akibat perbaikan jalan yang lupa 
dirapikan. Hati-hati agar tidak menabrak 
halangan tersebut karena waktu yang 
dibutuhkan untuk memperbaiki kendaraan 
cukup lama, sementara lawan Anda 
dengan semangat akan membuat Anda 
berada di posisi bontot. 

Selain halangan yang Anda temukan di 
arena, Anda juga mungkin mendapatkan 
halangan dari lawan Anda yang menghalal- 
kan segala cara untuk menang. Bom yang 
ditembakkan misalnya. Walaupun game ini 
harusnya tidak sampai memerlukan bom, 
dan lawan Anda juga penguin-penguin lucu, 
ada saja lawan nakal dan ganas yang 
membawa dan menembakkan bom. Anda 
tidak berhak untuk komplain ke pengawas 


www.infolinux.web.id 


lomba. Sampai tertembak, Anda hanya bisa 
memperbaiki kendaraan Anda sambil 
mencoba untuk menjadi yang terbaik. Anda 
tidak berhak menembakkan bom kembali. 
Karena saat ini, Anda bertindak selaku 
penguin baik-baik yang tetap cinta damai, 
walaupun diganggu terus oleh lawan-lawan 
yang luar biasa nakal. 

Selain halangan-halangan tersebut, 
jangan lupakan juga kondisi jalan yang licin 
dan berbukit-bukit. Apabila Anda sampai 
jatuh, maka lawan akan segera mengejar. 
TuxKart menyediakan berbagai arena lomba 
apabila Anda ingin memilih. Tidak semua 
arena berbukit-bukit. Namun, setiap arena 
memiliki bahaya tersendiri. Berhati-hatilah. 

Berbasiskan OpenGL, game yang satu 
ini memiliki tampilan luar biasa indah dan 
realistis. Apabila video card Anda 
mendukung, setiap pergerakan dapat 
dilakukan dengan sangat mulus. Luar biasa 
sekali. Semua hal tersebut ditambah lagi 
dengan berbagai efek suara yang 
menegangkan, sekaligus memberi 
semangat. Semua fasilitas tersebut Anda 


nikmati pada versi 0.2 Pengujian LINUX aan 
game ini! Segeralah Ela 


instal, dan kami Efek Suara A5 
ucapkan selamat Alur permainan 5/5 
berlomba untuk Grafis 5/5 
Anda! 

Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@fokn.co.id (“8888 5I5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Cannon Smash 
0.6 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


sha bas 


Sifat: Free software 

Lisensi: LGPL 

Pengembang: Kanna Yoshihiro 
Situs web: http://cannonsmash. 
sourceforge.net/ 


erolahraga senantiasa menjadikan 

tubuh dan pikiran lebih segar. 

Sayangnya, tidak semua orang 
menyukai olahraga. Atau kalaupun ingin 
berolahraga, terkadang kesibukan kerja di 
kota besar meminta waktu yang terlalu 
banyak. Ditambah dengan makanan yang 
asal enak, lengkaplah sudah modal untuk 
membuat tubuh semakin gemuk. 

Kalau tidak suka atau tidak sempat 
berolahraga di dunia nyata, bagaimana 
kalau kita menikmati olahraga di dunia 
komputer? Lumayan, apabila permainannya 
menarik dan disajikan mirip dengan 
olahraga sesungguhnya, barangkali yang 
memainkannya akan terpacu untuk 
berolahraga yang sesungguhnya. Salah 
satu permainan olahraga yang sangat 
menarik dan menantang adalah Cannon 
Smash. Cannon Smash mengambil tema 
permainan tenis meja. 

Di permainan ini, Anda adalah seorang 
pemain tenis meja yang siap untuk 
bertanding. Lawan Anda adalah pemain 
tingkat tinggi yang sudah memiliki gelar 
tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau 
Anda belum pernah memainkan tenis meja 
sama sekali? Jangan khawatir, pilih saja 
menu latihan dan Cannon Smash akan 
melatih Anda dengan sangat baik. Sekali 
lagi, latihan dan tutor yang diberikan 
sangatlah baik. Penulis yang tidak terlalu 
berbakat untuk memainkan game dan 
belum pernah memainkan tenis meja di 
komputer pun dapat segera bertempur 
setelah berlatih selama kurang lebih lima 
sampai sepuluh menit. Walaupun 
sayangnya, penulis belum pernah sekalipun 
memenangkan pertandingan. 


k GIS Co dum C 


& Cannon Smash 


Yang pertama-tama pantas dipuji adalah 
efek suaranya. Dengan mendengarkan 
musik intronya saja, Anda seolah-olah 
sedang berada di arena latihan dan 
pertandingan tenis meja. Suara bola 
pingpong yang mengenai pemukul, meja 
dan lantai terdengar begitu nyata. Luar 
biasa! Smash dan pukulan biasa bahkan 
dapat dibedakan dengan mendengar suara 
pantulan bolanya saja. 

Karena berbasiskan OpenGL, maka 
Anda dapat menikmati tampilan yang 
nyata, walaupun disajikan tidak terlalu 
detail. Pokoknya, Anda benar-benar seperti 
sedang berada di dalam satu ruangan besar 
yang hanya berisikan peralatan untuk 
bermain tenis meja. Bola pingpong yang 
dipukul dan pergerakannya pun tampak 
begitu hidup. Gerak badan lawan pun 
terlihat begitu nyata. 

Apabila Anda mengharapkan suara yang 
baik, maka Cannon Smash akan 
memuaskan Anda. Begitupun jika Anda 
adalah penikmat grafis indah. Walau tidak 
detil, grafis terlihat nyata di game ini. Akan 
tetapi, ada satu hal lain yang lebih menarik 
lagi. Alur permainan. Bicara peraturan, 
tentunya penggemar olahraga jelas akan 
bagaimana cara bermain tenis meja. 
Namun, cara untuk memenangkan 
permainan sangatlah penting. Ingatlah 
kembali bahwa lawan Anda telah memiliki 
nama yang cukup besar. Lawan Anda akan 


www.infolinux.web.id 


pa 


mengarahkan bola ke daerah-daerah lemah 
Anda. Lawan bisa terus menyerang ke satu 
titik ataupun terus berganti arah sehingga 
susah ditebak. Tapi, pembuat game ini 
telah membuat pergerakan tidak masalah. 
Ke mana pun arah bola, selama tidak keluar 
dari garis, tetap bisa Anda kejar. Tanta- 
ngannya adalah bagaimana dan seberapa 
tepat Anda menangkis dan memukul 
kembali bola pingpong yang datang ke 
daerah Anda. Selisih sepersekian detik saja 
tentunya menjadi masalah. Apabila Anda 
menangkis bola sebelum waktunya, maka 
hasilnya tentu tidak sama ketika Anda 
menangkis bola pada momen yang tepat. 
Musuh sangat jeli dalam menerima pukulan 
bola dari Anda. Berhati-hatilah! 

Anda juga berhak untuk mengarahkan 
bola pingpong sesuka Anda. Namun, hal itu 
dapat Anda capai dengan mengombinasi- 
kan pergerakan mouse dengan tombol- 
tombol keyboard Anda. Tidak terlalu mudah 
untuk dilakukan. Butuh usaha dan latihan 
terus menerus. 

Melengkapi segala fiturnya, game ini 


bahkan menyediakan Eri 


kemampuan bermain 


lewat jaringan dan Efek Suara 5/5 
Internet! Luar biasa,” Alurpermainan 5/5 
Grafis 4/5 


bukan? Cobalah 
Cannon Smash! 
Noprianto 

Inoprianto @infolinux.co.id) 


#LINUX Rating 
"LLLL 5/5 


InroLINUX JANUARI 2004 31 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hilangnya Red Hat, 


Hilangnya Fanatisme Dist 


Beruntung, seorang Michael Andreas Purwoadi, Electrical and Control 
System Engineer Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
ketika bergabung dengan BPPT kali pertama. Ia langsung dikirim untuk 
menjalani pendidikan kesarjanaan hingga doktoral di Prancis. 


etelah lulus SMA dan lulus menja- 

lani beberapa ujian saringan, saya 

pun bergabung dengan BPPT. 
Secara formal saya diangkat menjadi 
pegawai negeri di tahun 1986 dan baru 
aktif bekerja setelah menyelesaikan kuliah, 
tahun 1996. Waktu itu ada program dari 
Pemerintah Republik Indonesia untuk 
mengirim pelajar-pelajar untuk belajar 
pendidikan kesarjanaan sampai doktoral. 
Jurusan yang saya ambil ketika kuliah dulu, 
Teknik Elektro dan Informatika Industri di 
Institut Nasional Politeknik Prancis di kota 
Tulus. 

Sejak mendalami pendidikan kesarjanaan 
sampai doktoral, saya banyak bekerja di 
dunia pemrograman dan hardware 
komputer. Tahun 1989 adalah tahun di 
mana saya kali pertama menggunakan 
komputer berbasis Unix. Dan hampir semua 
engineer waktu itu, juga saat ini, 
menggunakan Unix. Latex yang berjalan di 
Unix adalah aplikasi yang saya gunakan 
hanya untuk membuat laporan. Setelah itu, 
karena para profesor malas memprogram, 
akhirnya digunakan aplikasi What You See 
Is What You Get (WYSIWYG). Macintosh 
dan PC pun menjadi pilihannya. 

Untuk sistem operasi di PC, kali pertama 
saya menggunakan OS2 dari IBM. Baru di 
tahun 1995, saya menggunakan Slackware 
Linux. Karenanya pada waktu itu, ada 
banyak sistem operasi yang bersemayam di 
komputer saya. 

Linux pada awalnya, saya gunakan 
untuk membuat laporan ketika saya berada 
di rumah. Karena saya sering berhubungan 
dengan bahasa pemrograman, Linux pun 
saya gunakan untuk mengompilasi program 
yang telah saya kerjakan di laboratorium. 
Karena pelaporan yang saya buat banyak 
berisi rumus-rumus, maka tak ada aplikasi 
lain yang saya gunakan kecuali Latex. 


32 InroLINUX JANUARI 2004 


Kalau pengerjaan laporan saya lakukan 
menggunakan Microsoft Word atau aplikasi 
WYSIWYG lainnya, tangan pasti capailah, 
mouse-nya kebanyakan. 


Pemrograman dan 
engineering 

Dunia pemrograman sudah saya geluti 
ketika saya masih duduk di bangku SMA. 
Dulu di SMA, kita diwajibkan memilih 
ekstra kurikulum dan waktu itu ada 
komputer. Bahasa pemrograman pertama 
yang saya gunakan adalah Basic. 
Selanjutnya, saya diberikan dua pilihan, 
yaitu Cobol dan Fortran. Saya pun memilih 
Cobol. Saya pikir waktu itu, kalau lulus 
SMA dan tidak dapat universitas, saya 
akan bekerja. Sementara informasi yang 
saya dapatkan, bahasa yang banyak 
digunakan (di dunia perbankan) pada waktu 
itu, Cobol. 

Ketika saya kuliah di Prancis, berbeda 
dengan di SMA, saya menggunakan Unix. 
Unix yang saya pelajari, bahasa pertamanya 
Fortran. Waktu itu saya menggunakan 
mesin DEC, saya belajar Fortran. Dan 
Fortran banyak digunakan di dunia 
engineering. Bahasa kedua yang saya kenal 
dan minati, Assembler. 

Untuk engineering, khususnya di mesin 
DEC, bahasa pertama yang digunakan, 
Fortran dan bahasa keduanya, Assembler. 
Mungkin banyak orang yang mulai 
meninggalkan Fortran, tetapi menurut saya, 
Fortran masih andal untuk digunakan dalam 
perhitungan yang masif. Dan saat ini saya 
lebih banyak menggunakan bahasa C dan 
Assembler. 

Karena saya sering berkutat dengan 
hardware, saya banyak menggunakan 
bahasa C. Dan C merupakan salah satu 
bahasa favorit saya. C, buat saya sangat 
fleksibel. Dengan C saya bisa 


www.infolinux.web.id 


menggunakan hardware apa saja. Dan 
biasanya, kebanyakan perusahaan ketika 
mengeluarkan processor baru, mereka 
menyertakan compiler-nya dalam bahasa C. 

Untuk Java, saya sudah melihat Java 
beberapa tahun lalu, Java merupakan 
bahasa pemrograman masa depan. Dan 
orang memiliki kompetensinya masing- 
masing. Orang-orang yang banyak 
memprogram web, mereka harus belajar 
Java, PHP. Tetapi, kalau saya, yang lebih 
banyak di hardware, mungkin Java terlalu 
jauh. 


Proyek WinBI 


Proyek WinBI dimulai kali pertama di akhir 
tahun 2000. Pada saat itu yang menjabat 
sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Bapak 
AS Hikam. Beliau prihatin mengapa di 
Indonesia penetrasi pengguna komputer, 
jumlah komputer dibandingkan jumlah 
penduduk, sangat kecil. Padahal 
berdasarkan studi yang dilakukan oleh 
World Bank, mengatakan bahwa di era 
globalisasi hanya negara-negara yang 
mampu memanfaatkan teknologi informasi 
saja yang bisa bertahan. 

Kemudian, pada tahun 2001 dibuat 
survai ke 1.500 orang di 6 kabupaten 
untuk mengetahui mengapa orang belum 
menggunakan komputer. Hasilnya, ada dua 
alasan utama mengapa orang belum 
menggunakan komputer. Pertama, masalah 
finansal (harga) dan kedua masalah bahasa. 
Dari dua masalah yang muncul ke 
permukaan, yang kali pertama kita coba 
resolve itu masalah bahasa. Karena itu 
yang paling cepat kita lakukan, sejak tahun 
2000 sampai 2001. 


Open source dan 
pemerintah 
BPPT hampir setiap tahunnya selalu 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


menggelar seminar-seminar bagi para 
pejabat pemda (pemerintahan daerah). 
Dan biasanya, setelah seminar tersebut 
ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan 
yang menjelaskan Kantanya itu apa, dan 
lainnya. Yang menggembirakan, acara 
tersebut selalu dipenuhi peserta. Dari 
sana bisa disimpulkan bahwasannya 
antusias masyarakat terhadap Linux 
cukup tinggi. 

Kekurangan Linux yang sampai saat ini 
masih belum konkret solusinya, yaitu Linux 
belum ada support-nya. Misalnya, salah 
satu pemda memutuskan untuk 
menggunakan Linux, mereka selalu 
bertanya nanti kalau ada masalah 
bagaimana? Dan kami biasanya menjawab 
pertanyaan itu dengan meminta pemda 
bersangkutan mengirimkan orangnya untuk 
diberikan pelatihan. 

Tetapi, akan lebih baik kalau ada 
perusahaan Linux lokal (di daerah-daerah) 
yang bisa men-support masalah-masalah 
yang dihadapi pemdanya. Perihal besar 
kecilnya biaya yang dipungut untuk 
mengikuti seminar atau pelatihan tersebut 
saya kurang mengetahuinya. Sebab, hal itu 
banyak diurus oleh Pusat Pendidikan dan 
Latihan (Pusdiklat) BPPPT. Tetapi, saya 
rasa, kalaupun dipungut bayaran biayanya 
tidak semahal biaya kursus Linux di 
lembaga pelatihan Linux yang ada di 
Jakarta. 

Di Inpres No. 6 tahun 2001, sebetulnya 
masalah open source disebutkan, bahwa 
kita (Pemerintahan Republik Indonesia) 
harus preference ke open source. Dan 
mereka mulai concern, terutama setelah 
penerapan Undang-undang No. 19 tahun 
2002 tentang Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI). Saya melihat beberapa 
departemen, contohnya Departemen 
Keuangan, mereka mulai menggunakan 
Linux di beberapa server-nya. 

Sebagai perbandingan kasar antara 
menggunakan sistem operasi lain dengan 
Linux, investasi membeli lisensi software 
misal harganya 10, kalau pakai open source 
kan gratis. Tetapi, konsekuensi yang timbul 
dari penggunaan produk open source kita 
harus memberikan pelatihan ke orang-orang 
tertentu (SDM), dan sangat dimungkinkan 
pelatihan itu harganya 10 juga. Kalau mau 
dibanding-bandingkan, memang secara 


nominal harganya sama, tetapi kalau 
disuruh memilih, saya akan memilih 
membangun SDM (memberi pelatihan buat 
para SDM—Red.). 


Red Hat Linux 


Saya optimis bahwa Linux sudah menjadi 
kebutuhan banyak orang dan orang-orang 
itu memang ada yang ahli di bidangnya. 
Dan mereka tidak akan dengan mudah 


..Software yang ada 
di Red Hat, itu kan 
open source semua... 


melepaskan (Red Hat) begitu saja. Seperti 
Red Hat, oke ini sudah tidak kita support 
lagi. Tetapi, sebetulnya software yang ada 
di Red Hat, itu kan open source semua, 
GPL semua. Artinya, kita bisa mengubah, 
menambahkan, kemudian bisa 
memaketkan ke dalam Red Hat itu sendiri 
tanpa harus minta bantuan Red Hat. 

Berhentinya pengembangan Red Hat, 
menurut saya, ada baiknya juga, jadi 
tidak ada fanatisme berlebihan buat distro 
tertentu. Artinya, kita sebagai pengguna 
jangan menerima asal jadi saja. Di Linux 
ada beberapa bagian, sebatas pengguna 
saja, ada yang jadi pengembang, ada 
yang menjadi developer kernel atau 
driver-nya. 

Mungkin dengan adanya Red Hat yang 
melakukan prosedur marketing seperti itu, 
orang-orang tidak lagi berpuas diri 
menjadi pengguna. Dia juga 
mungkin sekarang bergeser 
dari pengguna menjadi 
pengembang. 

Untuk distro, saya 
lebih menyukai 
Mandrake Linux. 
Mengapa? Bukan 
karena pendidikan 
saya mulai 
sarjana hingga 
doktoral di 
Prancis. 
Tetapi, karena 
di Mandrake 
banyak aplikasi server 
yang berjalan di 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


dalamnya. Walaupun sebenarnya tidak 
hanya Mandrake yang sempat saya coba 
jalankan. Beberapa server di BPPT ada 
juga yang menggunakan Red Hat dan 
SuSE. Justru, distro Linux pertama yang 
saya kenal, Slackware, tidak ada sama 
sekali di BPPT. Begitu juga Debian. 

Menurut saya, yang masih harus 
diperbaiki oleh komunitas Linux adalah 
sosialisasi penggunaan Linux. Linux 
desktop, contohnya KDE, sebenarnya 
sudah tidak berbeda dengan Windows. 
Ketika orang dihadapkan pada tampilan 
user interface-nya KDE, mereka pasti bisa 
langsung menggunakannya tanpa harus 
diajari lebih dulu. Permasalahannya justru 
orang belum banyak tahu bahwa desktop 
Linux juga mudah digunakan. Jadi, 
sosialisasi penggunaan Linux merupakan 
langkah kita selanjutnya.& 


Pe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | 


| Bisnis | Feature | Tutorial 


Salut Buat Aplikasi Open Source 
“ 


inux lahir dari tangan dingin seorang 

hacker yang bernama Linus Benedict 

Torvalds. Pemuda umuran 21 tahun 
itu memikirkan bagaimana kinerja komputer 
bisa optimal dengan cara menekan sistem 
yang tengah berjalan. Pada saat yang 
sama, para pengembang dunia terinspirasi 
akan proyek GNU yang dikomandani 
Richard Stallman. Begitu juga Linus. 

Sistem operasi yang dikembangkannya 
kali pertama juga menggunakan aplikasi- 
aplikasi keluaran proyek GNU. Linus 
mengintegrasikan Bash dan GCC dalam 
OS terbarunya. Ketika kali pertama Linus 
mempublikasikan OS-nya, Linus pun 
merasa OS buatannya tidak akan mampu 
menandingi proyek GNU. Lihat Surat 
Linus. 


Surat Linus 

From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus 
Benedict Torvalds) 

Newsgroups: comp.os.minix 

Subject: What would you like to see most in 
minix? 

Summary: small poll for my new operating 
system 

Message-ID: «1991Aug25.205708.9541 
@klaava.Helsinki.Fl» 


34  InroLINUX JANUARI 2004 


Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT 
Organization: University of Helsinki 


Hello everybody out there using minix - 

I'm doing a (free) operating system (just a 
hobby, won't be big and professional like gnu) 
for 38614486) AT clones. This has been brewing 
since april, and is starting to get ready. I'd like 
any feedback on things people like/dislike in 
minix, as my OS resembles it somewhat 
(same physical layout of the file-system (due 
to practical reasons) among other things). I've 
currently ported bash(1.08) and gcc(1.40),and 
things seem to work.This implies that III get 
something practical within a few months, 
andi'd like to know what features most people 
would want. Any suggestions are welcome, 
but | won't promise I'llimplement them -) 


Li 


5 


us (torvalds@kruuna.helsinki.fi) 


PS. Yes - it's free of any minix code, and it has 
a multi-threaded fs. Itis NOT protable (uses 
386 task switching etc), and it probably never 
will support anything other than Al-harddisks, 
as that's all | have -. 


Kalau kini Linux menjadi besar, tentu 
bukan mimpi yang menjadi kenyataan. 


www.infolinux.web.id 


& 


Karena memang Linus, sang inspirator, 
tidak pernah berkhayal sedemikian rupa. 
Linus, memang tidak pernah berkhayal 
sistem operasi buatannya mampu 
menandingi Microsoft atau bahkan Unix. 
Tetapi, kenyataanlah yang mengatakan 
demikian. 

Popularitas Linux menanjak bersamaan 
dengan banyaknya kelemahan di OS 
pendahulunya, Microsoft. Linux dikenal 
lebih stabil dan aman dibandingkan 
Microsoft. Di tahun 2002, paling tidak ada 
dua distro yang menampilkan tampilan 
grafis yang user friendly. Banyak orang 
yang membanding-bandingkan desktop di 
Linux dengan desktop di Windows. 

Padahal akan lebih baik jika para 
pengguna Linux tidak menggunakan 
paradigma (membanding-bandingkan) 
tersebut. Karena, hal itu hanya akan 
menempatkan Linux di posisi bawah atau 
paling tidak sama dengan Windows, tidak 
di atasnya. Akan lebih cantik bila 
pengguna Linux mengatakan banyak yang 
bisa dilakukan di desktop Linux. 

Polling kedua /nfoLINUX kali ini coba 
menggali aktivitas Linuxer Indonesia 
sehari-hari. Lalu apa saja hasil polling 
InfoLINUX 2003? Simak ulasannya!A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ANDA DAN LINUX 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang HaKl, buat sebagian orang mungkin datang tanpa ada 
pemberitahuan sebelumnya. Tetapi, sejujurnya kita memang harus menghormati hak orang ataupun 
lembaga yang telah mencurahkan pikirannya dalam membuat 'sesuatu'. Meskipun UU HaKl hadir "tanpa 
permisi", Anda tetap harus menghormati UU tersebut tanpa harus panik mencari solusi alternatif. UU 
HaKI memang banyak menyorot perihal pembajakan, khususnya software. Namun, kemanjaan kita dalam 
menggunakan software bajakan bukan berarti kita terus menggunakan produk bajakan tadi. 


Migrasi ke Linux 

Linux sebagai salah satu sistem operasi 
yang free, bisa menjadi alternatif pengganti 
software (Microsoft) bajakan tadi. Anda 
bisa segera memigrasikan penggunaan 
software bajakan ke Linux. Tetapi, masalah 
lain kemudian muncul, migrasi pertama apa 
yang akan Anda lakukan kali pertama ke 
Linux. Jika Anda ingin server, Internet, dan 
Office segera menggunakan Linux, hal itu 
sangat dimungkinkan. Tetapi, akan lebih 
baik jika migrasi ke Linux Anda lakukan 
bertahap. Tujuannya, Anda bisa mengenal 
Linux secara bertahap. Lalu, apa yang 
sebaiknya dimigrasikan terlebih dahulu ke 
Linux? 

Office dan Internet merupakan aplikasi 
yang paling tepat untuk Anda migrasikan 
ke Linux. Pembahasan pertama, kami 
tekankan ke OpenOffice.org. Keandalan 
OpenOffice.org sudah tidak terbantahkan 
lagi. Varian StarOffice itu, kini sudah tidak 
berbeda dengan induknya. Untuk diketahui, 
StarOffice terpilih menjadi aplikasi yang 
memiliki kompatibilitas tinggi. 

Jadi, rasanya Anda tidak perlu khawatir 
akan kompatibilitas OpenOffice.org dengan 
aplikasi office lainnya. Apabila perusahaan 
Anda biasa menggunakan Microsoft Office, 
baik yang berekstensi .doc, .rtf, .xIs, atau 
mungkin .ppt, Anda tetap bisa membuka 
file bersangkutan di OpenOffice.org. 

Sebuah catatan untuk OpenOffice.org, 
untuk fitur tertentu yang ada di Microsoft 
Office misalnya berada didalam View, belum 
tentu Anda dapatkan di OpenOffice.org. 
Jadi, Anda harus sedikit mengeksplorasi 
OpenOffice.org untuk kinerja maksimal. 
Atau jika Anda ingin mudah, carilah buku- 
buku yang bercerita tentang OpenOffice.org. 

Kendala klasik yang sampai saat ini, 


sebelum OpenOffice.org 1.1, lambatnya 
proses /oading ketika kali pertama kita 
gunakan. Dan di OpenOffice.org 1.1, Anda 
sudah tidak akan mendapatkannya lagi. 
Hasil polling InfoLINUX 2003 menyebutkan 
migrasi ke Office menjadi pilihan terbanyak 
pembaca /nfoLINUX. 

Tidak berbeda dengan Open0Office.org, 
browser di Linux tidak perlu diragukan 
keandalannya. Anda yang biasa 
menggunakan Mozilla atau Opera di 
Windows, masih bisa menggunakan 
browser tersebut di Linux. Dan tidak ada 
perbedaan sama sekali cara penggunaan 
kedua browser tersebut, baik di Windows 
maupun di Linux. 

Server kami tempatkan di urutan ketiga 
perihal migrasi. Mengapa? Kompleksitas 
sebuah server yang mendasarinya. 
Biasanya, membangun sebuah server 
penyimpan file membutuhkan waktu yang 
cukup lama dibandingkan migrasi yang 
lainnya. Sedangkan untuk server 
penyimpan e-mail, web, dan lainnya, relatif 
lebih mudah dibandingkan dengan server 
penyimpan file. 


Aktivitas 

Untuk pertanyaan kedua dalam kategori 
Anda dan Linux polling InfoLINUX, ditujukan 
bagi siapa saja yang sudah pernah meng- 
gunakan Linux. Buat Anda yang masih 
memikirkan apa dulu yang akan dimigrasikan 
ke Linux, Anda bisa membaca Migrasi ke 
Linux sebelum membaca item ini. 

Untuk pertanyaan ini, rasanya bisa 
diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, 
yaitu bagian teknis dan bagian umum. 
Artinya, mereka yang berada dalam divisi TI 
masuk dalam bagian teknis, tetapi mereka 
yang berada diluar divisi TI masuk dalam 


www.infolinux.web.id 


bagian teknis. Untuk mahasiswa, mungkin 
lebih cocok dimasukkan dalam bagian 
teknis. Kalau sudah begitu akan mudah 
melihat rutinitas Anda dengan Linux. 

Anda yang berada di bagian teknis (TI), 
tentu akan lebih banyak ngoprek 
dibandingkan menggunakan Office atau 
bahkan Gimp. Lalu, apa saja sebenarnya 
yang bisa dikategorikan sebagai ngoprek? 
Semua yang Anda lakukan berhubungan 
dengan hardware dan software, juga 
sistem, masuk dalam kategori ngoprek. 
Administrator sistem dan administrator 
jaringan salah satu jabatan yang masuk 
bagian ini. 

Karena word processing dan spread- 
sheet, yang banyak digunakan orang, 
bagian dari aplikasi Office, maka 
menggunakan Office menjadi aktivitas 
kedua setelah ngoprek. Aktivitas 
menggunakan aplikasi Office boleh jadi juga 
digunakan orang yang suka ngoprek dan 
orang yang menyukai desain grafis. 

Anda yang bekerja di dunia desain 
mungkin tidak banyak melakukan ngoprek 
ataupun menggunakan aplikasi office. Dan 
Anda tidak perlu kaget, kalau Anda di 
Windows menggunakan Photoshop, di 
Linux Anda bisa menggunakan Gimp. 
Walaupun Gimp, masih belum bisa 


InroLINUX JANUARI 2004 35 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dibandingkan dengan Photoshop, Anda 
masih bisa mendesain atau menyunting 
gambar menggunakan Gimp. Hasil polling 
untuk kategori ini menyebutkan ngoprek 
menjadi pilihan paling banyak pembaca 
InfoLINUX. 


Tidak suka Linux 

Mungkin, dibiarkannya pembajakan soft- 
ware merajalela di Indonesia membuat 
ketergantungan yang sangat tinggi 
terhadap produk Microsoft khususnya. Dan 
pembajakan di Indonesia tidak berlangsung 
dalam hitungan bulan, tetapi tahunan 
bahkan puluhan tahun. Sehingga bagai 
sebuah pepatah “ala bisa karena biasa" 
menyelimuti hampir sebagian besar 
pengguna komputer di Indonesia. Rasanya, 
pepatah itu pun akan mujarab jika hal yang 
sama (kebiasaan menggunakan Linux) 
dilakukan terhadap Linux. 

Dari tiga jawaban yang kami tawarkan 
untuk pertanyaan ketiga di kategori Anda 
dan Linux, ada satu jawaban yang tidak 
semestinya kami tempatkan. Jawaban 
Linux susah digunakan merupakan jawaban 
yang saat ini tidak relevan. Sebab, desktop 
Linux, seperti KDE maupun GNOME, sudah 
sangat mudah digunakan. Rasanya, orang 
yang tidak mengenal Linux sekalipun bisa 
'bermain' dengan mudah di desktop Linux. 

Jawaban kedua masih masuk akal. 
Sangat masuk akan karena perusahaan 
atau konsultan Linux di Indonesia masih 
sangat kecil. Kalaupun ada, mereka berada 
di kota-kota besar saja. Dan itu sebenarnya 
lahan bisnis buat siapa saja yang tertarik 
menggunakan Linux sebagai salah satu 
bisnisnya. Support kurang pun jadi pilihan 
terbanyak pembaca /nfoLINUX. 

Untuk jawaban ketiga, kalau mau 
dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi 'aneh' 
dan tersedia di Windows, saat ini belum 
bisa Anda temukan di Linux. Contoh 
mudahnya, Gimp untuk aplikasi grafis, 
Sodipodi untuk aplikasi berbasis vektor, 
gcad untuk aplikasi dua dimensi, dan 
lainnya. 


Linux itu menarik 

Seperti telah kami jelaskan, bahwasannya 
masuknya Linux ke lingkungan desktop 
semakin mempermudah penggunaan Linux 
itu sendiri. Jadi, jawaban Linux mudah 


36  InroLINUX JANUARI 2004 


digunakan menjadi jawaban yang paling 
menarik. Karena Linux desktop baru mulai 
berkembang setahun belakangan, rasanya 
wajar kalau di sana sini masih banyak yang 
belum sempurna. 

Sebelum jawaban Linux mudah 
digunakan mengemuka, Linux telah harum 
namanya di lingkungan server. Stabilitas 
yang ditawarkan Linux tidak terkalahkan. 
Dan stabilitaslah yang seharusnya 
digembar-gemborkan oleh komunitas Linux, 
tidak hanya murah. Karena murah lebih 
identik ke sesuatu yang tidak memiliki 
kualitas baik dan murahan. Walaupun 
sebenarnya, murah masih menjadi pilihan 
nomor wahid bagi perusahaan-perusahaan 
yang ada di Indonesia. Murah dan stabil 
mendominasi hasil Polling /nfoLINUX 2003. 

Kelebihan yang lain yang ditawarkan 
Linux, kebal terhadap virus. Walaupun 
untuk hal ini, banyak juga orang yang 
mengatakan hanya menunggu waktu saja. 
Artinya, begitu pengguna Linux sebanding 
dengan pengguna Microsoft, boleh jadi 
manusia-manusia jahil penyebar virus juga 
membuatkannya secara khusus untuk 
Linux. 

Tetapi, dukungan komunitas yang 
begitu besar sangat mungkin dapat dengan 
mudah meng-counter manusia-manusia 
jahil penyebar virus itu. Jadi, bisa saja saat 
ini terdeteksi virus di Linux, tetapi selang 
beberapa menit atau jam sudah ada 
antivirusnya. 


Linux pas di... 

Banyak orang mengenal keandalan Linux di 
lingkungan server. Dan memang, Linux 
lebih dulu menancapkan kukunya di 
lingkungan server. Dari sana, mulai banyak 
perusahaan yang mengadopsi Linux 
sebagai penunjang rutinitas sehari-hari. 
Kembali stabilitas dan keamanan yang 
diberikan Linux merupakan sebuah bukti 
bukan janji. 

Server sebagai jantung dari kegiatan 
sebuah perusahaan harus terus berjalan. 
Ketika sebuah server berhenti atau mati, 
maka bisa dipastikan kegiatan dalam 
sebuah perusahaan akan terhambat. Linux 
hadir meminimalisasi berhentinya 
operasional sebuah server. 

Informasi yang kami dapatkan juga 
menyebutkan Linux merupakan sistem 


www.infolinux.web.id 


operasi yang tidak pernah berhenti (mati). 
Hampir setiap perusahaan yang 
menggunakan Linux tidak pernah me-reset 
komputernya dalam hitungan tahun. 

Karena dibangun oleh komunitas yang 
juga banyak mengembangkan berbagai 
aplikasi, Linux menjadi tempat yang cocok 
untuk pengembangan sebuah aplikasi. 
Apalagi platform yang digunakan Linux 
merupakan standar terbuka. Anda atau 
siapun dapat dengan mudah 
mengembangkan aplikasi diatas Linux. Dan 
untuk desktop, Linux sudah mulai 
menunjukkan taringnya. Kita hanya 
menunggu kapan Linux akan menerkam 
musuhnya. 

Sebagian besar responden Polling 
InfoLINUX memilih Linux lebih cocok 
bersemayam di server dibandingkan pilihan 
lainnya. Apa yang selalu kami suarakan 
tentang desktop di Linux hampir menjadi 
sebuah kenyataan. Linux cocok di desktop 
menempati urutan kedua setelah Linux di 
server. Sementara Linux di dunia 
pengembangan hanya dipilih oleh lima 
orang responden saja. 

Yang menarik, jawaban responden yang 
menyatakan bahwa Linux sangat cocok 
berada di tiga pilihan yang kami berikan. 
Artinya, para responden memiliki keyakinan 
yang kuat bahwasannya Linux sebuah 
pilihan yang tepat sebagai server, sebagai 
desktop, dan sebagai media 
pengembangan. Dan itu memang terbukti 
saat ini. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DESKTOP 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


Berterimakasihlah kepada Microsoft Windows. Walaupun Windows terlalu sering crash dan kurang 
stabil, kemudahan penggunaannya telah membuat komputer menjadi tidak menakutkan. Bayangkan 
saja kalau setiap pengguna komputer harus berhadapan dengan hitam-putih command line interface 


atau GUI ala sistem operasi UNIX. 


Terinspirasi oleh kehebatan dan keindahan 
desktop Windows, para developer mulai 
mencoba untuk menjadikan Linux semudah 
Windows. Sampai saat ini, berkat usaha 
dan kegigihan para developer tersebut, kita 
dapat menikmati berbagai desktop yang 
hebat dan mudah dipakai. Keindahannya 
telah menyamai atau bahkan melebihi 
keindahan desktop Microsoft Windows. 

Semua keindahan desktop Linux tidak 
terlepas dari peran proyek GNOME dan 
KDE. Sejauh manakah kedua proyek 
tersebut memberikan kontribusi untuk 
membuat Linux lebih mudah dan indah 
dipakai? 

Kita akan mulai dengan GNOME. 
Desktop berlogo G telapak kaki ini pada 
awalnya lahir dengan penuh bug dan 
tampilan yang jauh dari Microsoft Win- 
dows. Tidak jarang X Server harus di- 
restart karena desktop yang satu ini 
mengalami crash. 

Tapi itu dulu. Beberapa tahun lalu. Saat 
ini, GNOME adalah desktop canggih yang 
datang dengan tampilan sangat profesional, 
namun tetap mencerminkan keindahan dan 
ciri khasnya sendiri. Aplikasi-aplikasi yang 
berjalan di atasnya juga cukup banyak dan 
menjadikan desktop ini layak diandalkan 
dan digunakan dalam lingkungan kerja 
produktif. 

Red Hat adalah distro yang benar-benar 
tergila-gila pada desktop GNOME. Hal ini 
dirasa wajar karena beberapa developer 
GNOME adalah karyawan Red Hat. Selain 
itu, perusahaan sebesar Sun Microsystems 
juga tampaknya memberikan dukungan 
yang besar kepada desktop ini. Bahkan Sun 
menyediakan sebuah tim yang membantu 
menyediakan dokumentasi yang memadai 
untuk aplikasi-aplikasi GNOME. 

KDE, di lain sisi adalah desktop yang 
benar-benar luar biasa. Dari awal, KDE 


benar-benar ingin tampil indah dan 
profesional, bahkan jauh melebihi Win- 
dows. KDE telah memberikan kontribusi 
yang sangat besar dalam menjadikan Linux 
lebih mudah untuk dipakai. 

Banyak pengguna Linux yang tidak suka 
dengan GNOME karena dinilai terlihat aneh, 
namun sangat menggemari KDE. Sebagai 
desktop, KDE memang datang dengan 
berbagai fitur yang membuatnya lebih enak 
untuk dipakai. Dan selain itu, KDE juga 
berusaha datang sebagai desktop yang 
kaya raya. 

Banyak prestasi yang telah diukir oleh 
proyek KDE. Beberapa distro besar seperti 
Mandrake dan SuSE mengandalkan KDE 
untuk membuat distronya lebih ramah 
digunakan. Bahkan, engine HTML 
Kongueror dipilih oleh pengembang Apple 
sebagai salah satu landasan engine dalam 
Safari, web browser Apple. Dengan 
segudang prestasi tersebut, layak adanya 
apabila KDE terpilih sebagai desktop favorit. 
Dengan KDE, komputasi dengan Linux akan 
sangat menyenangkan. 

GNOME dan KDE terlalu kompleks dan 
lambat? Ingin mencoba yang lebih ringan 
namun tetap selengkap mungkin? Anda 
mungkin akan jatuh cinta kepada IceWM. 
Sebagai window manager, IcewM 
memang hadir terlalu lengkap. IcewM 
mencoba untuk hadir beserta fitur-fitur 
terbaik yang dimiliki oleh desktop dan 
window manager lain. 


Distro 

Distribusi atau distro Linux adalah 
gabungan kernel, pustaka-pustaka dan 
aplikasi-aplikasi yang diramu dengan cara 
tertentu. Saat ini, ratusan distribusi Linux 
tersebar dan hampir semuanya dapat di- 
download dan digunakan dengan gratis. 
Dari ratusan distro tersebut, beberapa di 


www.infolinux.web.id 


antaranya adalah distro besar. Sebagai 
contoh, kita mengenal distro besar seperti 
Debian, Red Hat, Mandrake, Slackware, 
Gentoo, dan lain sebagainya. 

Distro besar tidak hanya berarti distro 
tersebut memasukkan aplikasi-aplikasi 
sebanyak dan selengkap mungkin. Akan 
tetapi, suatu distro dikatakan besar dan 
populer apabila distro tersebut memiliki 
teknologi atau ciri khas tertentu, memiliki 
basis pengguna tertentu, dan bisa saja 
distro tersebut memiliki distro-distro 
turunan. 

Sebagai contoh, lihatlah Da, 
Red Hat. Distro yang satu 
ini mengangkat RPM (RPM Package 
Manager) dan menjadikannya sebagai 
manajemen paket program yang diikuti oleh 
berbagai distro populer. Selain itu, Red Hat 
juga terkenal sebagai distro yang memiliki 
basis pengguna yang besar, termasuk di 
Indonesia. Dan bahkan perusahaan topi 
merah ini seakan tidak pernah puas. Kerja 
sama dengan berbagai vendor besar terus 
dilakukan. 

Red Hat tidak hanya sampai di sana. 
Dengan kekuatan ekonomi yang besar yang 
manajemen sumber daya manusia yang 
baik, Red Hat mempekerjakan berbagai 
hacker terkenal yang berperan penting 
dalam membuat Linux lebih indah dan 
mudah dipakai. Beberapa hacker Red Hat 
adalah hacker yang memegang peranan 
penting dalam pengembangan GNOME. 

Untuk dunia profesional pun, Red Hat 
tidak ketinggalan. Mengandalkan sertifikasi 
RHCE dan RHCT, Red Hat mencoba untuk 
merangkul para profesional agar senantiasa 
meningkatkan kemampuan di dunia Linux 
Red Hat. 

Di Indonesia, Red Hat menuai sukses 
besar. Tanyakan kepada rekan Anda yang 
ingin belajar Linux tentang distro apa yang 


InroLINUX JANUARI 2004 37 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ingin atau perlu dicoba. Sebagian besar 
mungkin akan menjawab Red Hat. 
Beberapa bahkan mungkin berpendapat 
bahwa Linux adalah Redhat, dan Red Hat 
adalah Linux. Sukses, bukan? 

Masa depan untuk desktop Red Hat 
mengalami perubahan yang sangat besar. 
Akhirnya, Red Hat menyerahkan 
pengembangan dan dukungan Red Hat 
kepada komunitas. Adalah Fedora 
(fedora.redhat.com) yang akan memegang 
peranan besar dalam masa depan desktop 
distro ini. Selanjutnya, Red Hat akan 
berkonsentrasi pada Red Hat Advanced 
Server, yang menuai lebih banyak dollar. 

Lain Red Hat, lain 
pula Mandrake. Ot-mandr akeSoft 
Kekhususan distro yang perusahaannya 
bangkrut ini adalah berusaha membuat 
Linux tampil seindah mungkin. 
Penggunaannya juga diusahakan semudah 
mungkin. Di Indonesia, distro yang 
namanya diambil dari nama pesulap ini 
begitu terkenal. 

Mulai dari instalasi, distro yang satu ini 
mencoba untuk tampil begitu indah dan 
menawan. Kemudahan instalasi juga tidak 
lupa untuk ditampakkan. Dan, ketika distro 
lain masih menyibukkan penggunanya 
untuk mencari hardware apa yang 
terpasang di komputernya, distro yang satu 
ini sudah siap dengan hardware detection 
yang canggih. Demikianlah. Cukup banyak 
pengguna Linux yang menggunakan 
Mandrake karena dukungan hardware-nya 
yang cukup baik. 

Dari dulu, distro yang satu ini sangat 
mementingkan kemudahan pemakaian. 
Pengguna Windows yang baru berpindah 
ke Linux, atau ingin mencoba Linux tidak 


harus bersusah payah melakukan proses 
mounting ketika ingin menggunakan CD- 
ROM ataupun floppy. Cukup masukkan 
saja, dan seperti pada Windows, media- 
media tersebut siap untuk langsung 
digunakan. 

Debian beda lagi. Segalanya @ 
beda. Menjadi terlihat lebih beda . 
di Indonesia, karena distro yang debian 
satu ini kurang memiliki basis pengguna di 
Indonesia. Ibarat partai politik, barangkali 
Debian adalah partai politik yang kurang 
memiliki simpatisan. Namun, ada sejuta 
kehebatan di balik distro yang manajemen 


38 InroLINUX JANUARI 2004 


paket programnya diklaim sebagai 
manajemen paket terbaik, baik dari pihak 
Red Hat ataupun distro-distro besar lainnya. 
Sebagai bukti, saat ini Red Hat 
menggunakan manajemen paket serupa. 
Mandrake pun demikian. Sejak Conectiva 
melakukan porting APT, banyak distro yang 
mulai mengadopsi manajemen paket 
Debian. 

Apabila Anda telah memiliki indeks 
paket-paket program bawaan Debian (paket 
Debian), maka instalasi dan konfigurasi 
program menjadi semudah mendaftar file- 
file di dalam suatu direktori. Cukup 
masukkan saja paket yang ingin Anda 
instal, dan APT akan mendaftar sendiri 
paket-paket lain yang harus diinstal atau 
dibuang sehubungan dengan adanya saling 
ketergantungan antarpaket, setelah itu, 
paket-paket akan segera di-download dari 
sumbernya. Apabila sumber adalah 
Internet, maka paket akan segera diambil 
melalui berbagai protokol yang dispesi- 
fikasikan. Apabila sumber adalah CD-ROM, 
maka CD-ROM yang bersesuaian akan 
diminta untuk dimasukkan oleh APT. 

Debian adalah distro yang memiliki 
paket paling lengkap. Sebut saja free 
software yang Anda inginkan, dan boleh 
dikatakan, software tersebut dapat Anda 
temui sebagai salah satu paket yang siap 
diinstal. Penamaan paketnya pun boleh 
dikatakan paling konsisten. 

Suatu hari, apabila Anda ingin meng- 
upgrade atau menghapus paket-paket yang 
telah diinstal, maka pekerjaan-pekerjaan 
tersebut bisa Anda selesaikan dalam waktu 
yang sangat singkat. Sistem pun kembali 
bersih. 

Distro ini memiliki tiga macam tingkat 
kestabilan: stable, testing, dan unstable. 
Sangat hati-hati dan mementingkan 
kestabilan. Sayangnya, semua ada 
konsekuensi. Pilihlah stable, maka Anda 
akan dibuat kesal dengan software- 
software versi lama di dalamnya. Rasa iri 
pasti terbit ketika rekan Anda sibuk 
mengutak-atik software versi baru 
sementara Anda harus menikmati software 
yang dirilis satu tahun sebelumnya. Pilihlah 
unstable, dan Anda mendapatkan software- 
software yang sangat baru, dan mungkin 
jauh lebih baru dari distro-distro lain. 
Namun, jangan marah dan kecewa apabila 


www.infolinux.web.id 


sistem Anda mengalami crash. Walau, 
istilah unstable di sini jangan diartikan 
sebagai tidak stabil. Artikanlah sebagai 
belum teruji. Debian memiliki guality 
assurance yang cukup baik. Hanya 
software yang benar-benar teruji yang 
dimasukkan sebagai software dalam rilis 
stabil berikutnya. Apabila Anda ingin 
menggunakan software baru namun tetap 
bertahan di Debian stable, carilah backport 
untuk paket-paket software tersebut. 

Mandrake tercatat sebagai distro favorit 
untuk kedua kalinya. Suatu prestasi yang 
memang pantas untuk dimiliki oleh distro 
besar ini. 


Browser 

Untuk menjelajahi dunia maya tidak bisa 
tidak Anda mesti menggunakan sebuah 
media yang disebut browser. Di Linux 
setidaknya ada browser yang bisa Anda 
gunakan, yaitu browser versi grafis dan 
teks. Umumnya, browser grafis bisa juga 
Anda temukan di platform lain. Yang 
mungkin tidak Anda temukan, browser 
teks. 

Poling /nfoLINUX kali ini hanya 
menyajikan browser dalam tampilan grafis 
saja. Mozilla merupakan satu dari sekian 
banyak browser Linux yang mesinnya 
banyak diadopsi browser lainnya. Mozilla 
tidak hanya dapatkan di Linux, Mozilla juga 
bisa Anda gunakan di Windows, 
Macintosh, dan OS/2. 

Galeon merupakan browser native 
GNOME. Browser ini juga mengadopsi 
mesin milik Mozilla. Bahkan tidak hanya itu, 
cara penyetingan Galeon juga mirip dengan 
mozilla. Tetapi, secara visual Galeon 
tampak lebih ringkas dibandingkan Mozilla. 

Kalau Galeon mengadopsi mesinnya 
Mozilla, lain halnya dengan Kongueror. 


& Galeon mengadopsi mesin Mojilla 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kongueror menggunakan KHTML dalam 
browser-nya. Kedigjayaan kongueror, 
membuat browser tersebut menjadi pilihan 
nomor wahid responden Polling /nfoLINUX 
2003. Browser lainnya yang tidak kalah 
hebatnya, Opera. Dan ia menjadi salah satu 
browser yang banyak digunakan orang. 


Office 


OpenOf fice.org11 


Kedigdayaan StarOffice untuk 
kompatibilitas format file berimbas ke 
OpenOffice.org sebagai variannya. 
Memang, kini Anda harus menyisihkan 
sejumlah uang sebelum bisa menggunakan 
StarOffice. Sejak, StarOffice 6, Sun 
Microsystems sudah tidak lagi 
mengratiskan produknya. 

Kekecewaan pengembang 
OpenOffice.org terhadap Sun 
Microsystems, karena StarOffice tidak lagi 
gratis, dilampiaskan dengan 
mengembangkan OpenOffice.org. 
Keberadaan OpenOffice.org beberapa 
waktu lalu memang belum bisa menandingi 
kedigdayaan StarOffice. Seiring berjalannya 
waktu, para pengembang OpenOffice.org 
pun mampu mengimbangi, bahkan 
melebihinya, kakak seperguruannya. 

Sebelum dirilisnya OpenOffice.org 1.1, 
Anda mungkin merasa loading 
OpenOffice.org sangat lambat. Hadirnya 
OpenOffice.org 1.1 mengubah itu semua. 
Contoh yang paling mengesankan dari 
OpenOffice.org 1.1, Anda sudah bisa 
membuat file PDF tanpa harus 
menggunakan aplikasi pembantu. Dan 
mayoritas pembaca /nfoLINUX memilihnya 
sebagai yang terbaik. 

Office Linux yang tidak kalah hebatnya, 
KOffice. KOffice dikembangkan langsung 
oleh pengembang desktop Linux, KDE. 
Versi terakhir KOffice yang bisa Anda coba 
gunakan adalah KOffice 1.3. 


Mail client 

Hampir semua aplikasi yang Anda 
butuhkan guna menunjang rutinitas sehari- 
hari ada di Linux. Tidak terkecuali mai! 
client. Dari tiga jawaban yang kami berikan, 


hanya satu mail client yang tidak native 
untuk desktop tertentu, yaitu Netscape. 
Anda mungkin sangat familiar dengan 
Netscape. Browser yang dilengkapi dengan 
berbagai fitur itu mungkin pernah Anda 
gunakan di Windows. Salah satu fitur 
Netscape yang tidak bisa dipandang 
sebelah mata, mail client. 

Evolution merupakan mail client yang 
native untuk GNOME. Mail client buatan 
Ximian, Inc., bertaburkan fitur yang 
memudahkan Anda dalam berkomunikasi. 
Banyaknya fitur pula yang menyebabkan 
loading Evolution cukup lambat. Untuk 
menyiasati hal itu, Anda harus memiliki 
spesifikasi komputer yang cukup baik. 

Buat maniak KDE, rasanya Anda 
mengenal dengan baik KMail. KMail 
merupakan mail client yang sudah 
terintagrasi di KDE. Dan ia menjadi 
fenomenal buat responden Polling 
InfoLINUX 2003. 


Multimedia 

Hiburan di Linux? Jangan takut, banyak 
aplikasi multimedia yang bisa Anda 
manfaatkan di Linux. Mulai sekadar 
mendengarkan alunan lagu MP3 sampai 
nonton DVD bisa Anda lakukan di Linux. 
Dan hebatnya, itu semua bisa Anda 
dapatkan dari salah satu jawaban player 
yang kami berikan. 

Sekadar melepas lelah, Anda bisa 
mendengarkan alunan musik berbasis MP3, 
Ogg, Wav, dan lainnya di sistem multime- 
dia berbasis X, XMMS. Anda memiliki VCD 
kenangan dan ingin menyetelnya di Linux? 
XMMS pun bisa melakukannya. XMMS 
terpilih menjadi aplikasi multimedia terbaik 
pilihan pembaca InfoLINUX. 

Aplikasi multimedia lain yang bisa Anda 


£& Hampir semua platform bisa berjalan di Xine 


www.infolinux.web.id 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


manfaatkan di Linux, yaitu MPlayer dan 
Xine. Keduanya bisa Anda gunakan untuk 
menjalankan file-file musik, VCD, dan DVD. 
Catatan untuk DVD, keduanya hanya bisa 
menjalankan format DVD yang tidak 
terenkripsi. 

Kalau kami disuruh memilih aplikasi 
multimedia mana yang terbaik di Linux. kami 
akan memilih MPlayer sebagai pemutar 
Video dan DVD. Untuk diketahui, 
sebenarnya sangat banyak aplikasi multime- 
dia yang bisa Anda gunakan di Linux. 
Contohnya, Totem, Ogle, dan lainnya. 


IRC Client 

Banyak cara untuk mendapatkan ilmu di 
internet. Mencari berbagai buku, milis dan 
melalui IRC adalah beberapa di antaranya. 
Bincang-bincang melalui protokol IRC, atau 
yang lebih dikenal dengan istilah chatting 
memang memiliki sejumlah kelebihan. 

Apabila milis dilakukan tidak secara rea/ 
time, maka IRC dilakukan secara real time. 
Kita dapat berbincang-bincang dengan para 
netter lainnya dalam waktu yang sama. 
Dalam satu channel, kita dapat berbicara 
secara publik ataupun privat. 

Untuk terhubung ke server IRC, kita 
memerlukan client IRC. Di dunia free 
software, client untuk IRC bisa Anda 
dapatkan dengan mudah. 

BitchX adalah salah 
satu IRC Client ter- 
lengkap dan tercanggih 
yang pernah ada. Pada aim 
awalnya, BitchX hadir dengan command 
line interface, walaupun saat ini beberapa 
implementasi berbasiskan GUI telah hadir. 
GAIM lain lagi. GAIM sendiri bukanlah IRC 
Client sejati. Sebaliknya, GAIM adalah 
client untuk berbagai protokol komunikasi 
yang ada. Oleh karena itu, dengan GAIM, 
Anda dapat berbicara melalui protokol 
Yahoo, MSN, IRC, Jabber, ataupun yang 
lain. Senang dengan tampilan ala Desktop 
KDE? Barangkali Anda akan menggunakan 
IRC Client Ksirc. IRC Client yang satu ini 
berusaha untuk mewarisi tradisi KDE. Indah 
dan mudah dipakai. Ksirc memang 
merupakan IRC Client yang cukup mudah 
untuk digunakan. Fitur yang datang 
bersamanya pun cukup lengkap. Hal 
tersebut layak menjadikannya IRC Client 
favorit. 


InroLINUX JANUARI 2004 39 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Server 


Linux telah membuktikan dirinya mampu dan sangat berkualitas di dunia server. Dengan menggu- 

nakan Linux dan aplikasi-aplikasi server yang berjalan di atasnya, banyak manfaat yang bisa didapat. 
Banyak pula kerugian yang bisa dihindari. Selain itu, biayanya pun relatif murah. Linux siap melayani 
kebutuhan server perusahaan Anda! 


Mail server 

E-mail adalah sarana komunikasi yang 
sangat sukses. Dengan e-mail, kita dapat 
mengirimkan surat dengan cepat tanpa 
terbentur masalah waktu dan geografis. 
Untuk dapat menggunakan e-mail, kita 
harus menyiapkan mail server terlebih 


dahulu. 
Sendmail adalah 
salah satu mail B— 
server yang cukup sendmail.org 
populer. Walau berkubang masalah dan 
datang dengan konfigurasi yang amat 
sangat menyebalkan, sendmail masih tetap 
populer di hati sysadmin. Sendmail datang 
dengan cukup banyak fitur. Dengan 
sendmail, multiple gueue e-mail dapat 
dimungkinkan. Selain itu, komunikasi 
dengan LDAP server pun dapat dilakukan 
dengan baik. Dalam konteks proses sistem, 
kita juga dapat memilih agar sendmail 
dijalankan melalui inetd ataupun sebagai 
daemon sendiri. 

Untuk mengatasi masalah keamanan, 
sering-seringlah melakukan upgrade. Dan 
tetap upgrade kewaspadaan Anda dengan 
mengikuti berbagai jurnal keamanan serta 
berita keamanan terkini. 

Courier datang dengan integritas yang 
lebih menjanjikan. Selain itu, tidak seperti 
sendmail, Courier pun tidak banyak terlibat 
masalah keamanan. Courier sendiri 
mengklaim dirinya sebagai mail server 
terintegrasi yang datang dan mendukung 
berbagai protokol seperti ESMTP, IMAP, 
POP3, LDAP, SSL, dan HTTP. Courier 
menyediakan dukungan untuk ESMTP, 
IMAP, POP3, web mail, dan mailing list 
dalam sebuah framework tunggal dan 
konsisten. 

Sedangkan gmail, mail 
server favorit hasil polling, 


sering disebut-sebut sebagai mail 


40  InroLINUX JANUARI 2004 


pembunuh sendmail. Datang dengan 
berbagai fitur yang matang dan tidak rentan 
akan masalah keamanan menjadikan gmail 
sebagai mail server layak pakai. Banyak 
kebutuhan akan mail server mampu dilayani 
oleh program ini. Selamat! 


Database system 

Tentunya tidak semua pengguna komputer 
adalah hacker atau hobies yang hanya 
sibuk mengutak atik kernel, kemudian 
desktop indah, distro hebat dan kemudian 
bercakap-cakap di berbagai channel IRC. 
Komputer juga diandalkan di dunia bisnis 
untuk mempercepat kerja. Penerapan 
komputer di dalam teknologi informasi 
dapat meningkatkan nilai bisnis perusahaan, 
apabila digunakan dengan benar. 

Penerapan teknologi informasi akan 
berhubungan dengan jumlah data yang 
besar. Data tersebut dapat diolah dan 
dijadikan informasi untuk menghasilkan 
keputusan yang tepat dan strategis. 
Komputer dilibatkan dalam menyimpan dan 
mengolah data. Dan, untuk melakukan 
penyimpanan data, kita membutuhkan 
database system tertentu. 

Dalam bentuk sederhana, penyimpanan 
data dapat dilakukan dengan menyimpan 
semua data ke dalam file teks, dan 
kemudian membuka file teks tersebut 
apabila operasi pada data akan dilakukan. 
Namun, seiring dengan meningkatnya 
jumlah data, kemudian meingkatnya pula 
kebutuhan untuk keamanan data, sistem 
yang satu ini jelas tidak dapat dipakai. 

Bagi Anda yang datang dari dunia DOS/ 
Windows, tentunya Anda mengenal 
Foxpro. Program yang satu ini menyimpan 
data dalam sebuah format DBF yang 
memang untuk saat itu diakui sangat 
fleksibel dan luar biasa. Apabila ingin 
dipindahkan, maka cukup bawa saja file 


www.infolinux.web.id 


DBF-nya, yang kemudian dapat dengan 
mudah digunakan pada mesin lain. Sistem 
yang satu ini memiliki cukup banyak 
kekurangan. Beberapa di antaranya adalah 


keamanan dan skalabilitas. 


Untuk level yang lebih tinggi, 
Kita dapat menggunakan 
MySOL. MySOL dikenal 'MUSGL. 
sebagai database system paling terkenal 
di dunia open source. Selain relatif 
ringan, MySOL juga cukup mudah untuk 
digunakan. Instalasi dan administrasinya 
pun tergolong cukup sederhana. Tidak 
neko-neko dan memusingkan kepala. 
Tambahan lainnya, resource untuk 
MySOL pun cukup mudah ditemui di 
Internet. Hal-hal tersebut menjadikannya 
layak menjadi jawara database di polling 
kami. 

Dari sisi penggunaan MySOL dari 
bahasa pemrograman, kita cukup 
bersyukur. Banyak sekali bahasa 
pemrograman yang mendukung 
penggunaan MySOL, mulai dari dukungan 
bawaan sampai penggunaan modul pihak 
ketiga. Contoh yang paling berhasil 
barangkali kolaborasi antara bahasa 
pemrograman PHP dan MySOL. 

Untuk kebutuhan bisnis kecil dan 
menengah, database system yang satu ini 
cukup bisa diandalkan. Satu catatan kecil, 
jangan mengharapkan berbagai fitur 
canggih. Sebagai database system, MySOL 
memang tidak kaya fitur. 

Apabila kebutuhan Anda hanyalah 
sebatas menyimpan data, dalam jumlah 
yang snagat besar sekalipun, maka MySOL 
tetap dapat Anda andalkan. Namun, apabila 
Anda memerlukan fasilitas seperti integrity 
check yang tinggi, kemudian stored 
procedure, database clustering, dan fitur 
dengan istilah menyeramkan lainnya, 
lupakanlah MySOL. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Beberapa perusahaan mene- 
mukan tambatan hatinya di 
PostgreSOL. Database system 
berbasiskan POSTGRES ini memang 
database open source yang paling luar 
biasa. Berbagai kekurangan dari MySOL 
dapat dengan mudah ditutupi oleh 
PostgreSOL. 

Sebagai gantinya, PostgreSOL relatif 
lebih susah diinstal dan digunakan. Selain 
itu, PostgreSOL juga lebih kompleks. 
Apabila Anda dapat dengan mudah 
membuat database, membuat user dan 
mengatur segala haknya di MySOL, maka 
dengan PostgreSOL, hal-hal tersebut 
memerlukan usaha yang sedikit lebih besar. 
Apabila Anda datang dari dunia MySOL, 
maka banyak hal perlu dipelajari agar 


PostgreSOL terasa mudah untuk 
digunakan. 

Walaupun PostgreSOL cukup kompleks, 
Anda dapat mencari petunjuk ke dalam 
dokumentasi PostgreSOL, yang datang 
dengan sangat lengkap dan komprehensif. 
Bagi Anda yang masih baru dengan 
database system sekalipun, 
dokumentasinya akan mencoba untuk 
menuntun Anda sehingga dalam waktu 
singkat, PostgreSOL dapat digunakan 
dengan lancar. 

Tidak puas dengan PostgreSOL? 
Barangkali Anda akan mempertimbangkan 
Oracle. Untuk kehebatan, fitur, dan lain 
sebagainya, Oracle sudah tidak diragukan 
lagi. Hanya satu hal yang kurang: harga. 
Membeli Oracle jelas tidak akan semudah 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


membeli MySOL ataupun PostgreSOL. 
Benar-benarlah melihat kebutuhan Anda 
sebelum Anda memutuskan untuk 
mengangkat telepon, menghubungi 
Oracle, dan kemudian mentransfer 
sejumlah uang ke Oracle untuk akhirnya 
mendapatkan Oracle duduk dengan manis 
melayani Anda. 

Oracle cukup adil dengan ORACLE' 
mengizinkan para developer untuk 
mempelajari sistemnya. Anda bisa 
mendapatkan dan menggunakan Oracle 
tanpa biaya apabila tidak digunakan dalam 
lingkungan kerja produktif. Beberapa rekan 
penulis yang sejak beberapa tahun lalu 
jatuh cinta pada Oracle menerima kiriman 
CD-ROM/DVD-ROM dan buletin tanpa 
mengeluarkan biaya sepeser pun.d 


Development 


Bagi seorang developer, barangkali Linux dan free software adalah surga. Bagaimana tidak? Bahasa- 
bahasa pemrograman kaya fitur dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya berarti. Selain itu, 
berbagai pustaka siap pakai pun tinggal di-download dan digunakan. Dokumentasi pun oke. Banyak 
bahasa pemrograman bahkan dapat menghasilkan program yang dapat berjalan di berbagai platform. 


Bahasa pemrograman 
Beberapa bahasa yang kami sertakan dalam 
polling adalah bahasa-bahasa yang cukup 
banyak digunakan. Bahasa C misalnya. 
Bahasa yang satu ini jelas tidak dapat 
diabaikan. Linux pun dihasilkan dari bahasa 
yang satu ini. Walaupun umurnya telah 
mencapai puluhan tahun dan 
implementasinya telah dilakukan oleh 
banyak pihak, namun, bahasa C tetap eksis 
sampai saat ini. Bahkan, di dunia Linux, 
banyak sekali program yang dibuat dengan 
bahasa tua ini. Tentunya, penggunaannya 
digabungkan dengan penggunaan pustaka 
tertentu (yang hampir semuanya dibuat 
menggunakan bahasa C pula). Luar biasa, 
bukan? Bahasa C layak dinobatkan sebagai 
bahasa terbaik di dalam polling kami. 

Sayangnya, ada harga yang harus 
dibayar dengan menggunakan C. Bahasa C 
cukup susah untuk dipelajari dan diguna- 
kan, serta pengembangan aplikasi dengan 
bahasa C menuntut waktu yang cukup 
lama. Banyak yang cukup rela untuk 


membayar harga tersebut, karena program 
yang dihasilkan dapat berjalan sangat 
cepat. Apabila Anda adalah seorang geek 
yang ingin segala sesuatu teroptimasi dan 
tetap kompak, maka C wajib hukumnya 
untuk dipelajari. Bagi Anda yang senang 
melakukan pemrograman berbasis objek 
namun tetap menginginkan fleksibilitas C, 
maka barangkali Anda lebih cocok 
menggunakan C- -#. 

Java lain lagi. Walau sintaksnya sangat 
mirip dengan bahasa C, bahasa buatan 
James Gosling ini adalah bahasa yang 
berjarak cukup jauh dari C, bahkan C - --. 
Menawarkan konsep pemrograman 
berbasis objek yang sangat kuat dan 
pustaka yang sangat banyak, Java sangat 
dapat diandalkan dalam membuat aplikasi 
bisnis. Bagi Anda yang ingin belajar Java, 
sebaiknya siapkan dulu dasar objek yang 
kuat, atau Anda akan kesulitan sendiri. 

Larry Wall yang eksentrik membuat Perl 
pada tahun 80 an. Waktu itu, kehadiran 
Perl jelas membuat orang terkagum-kagum. 


www.infolinux.web.id 


Bayangkan saja, bahasa yang satu ini 
sangat berorientasi pada tujuan dan 
menyediakan berbagai langkah singkat 
untuk menyelesaikan masalah. Modul dan 
pustaka yang datang bersamanya pun 
sangat banyak. Karena mudah dan praktis 
digunakan, banyak administrator sistem 
yang mengandalkan bahasa ini untuk 
membantu menyelesaikan tugas mereka. 


Bahasa pemrograman Web 
Teorinya, setiap bahasa yang dapat 
mencetak sesuatu dapat digunakan untuk 
membuat aplikasi web. Dengan demikian, 
C juga dapat digunakan untuk membuat 
aplikasi web. Namun, waktu yang 
dibutuhkan akan sangat lama. Itu pun kalau 
jadi dengan baik. Wajar saja, C adalah 
bahasa general purpose dan tidak 
dikhususkan untuk membuat aplikasi web. 

Bahasa pemrograman khusus web di 
dunia free software sangatlah banyak. 
Mulai dari bahasa lama seperti Perl sampai 
bahasa baru seperti PHP. Mulai dari 


InroLINUX JANUARI 2004 4I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Salut Buat Aplikasi Open Source 


penggunaan CGI secara sederhana sampai 
penyediaan framework pembuatan aplikasi 
yang luar biasa. 

Sebagai contoh kita ambil Perl. Bahasa 
ini sangat andal digunakan untuk membuat 
aplikasi web. Pustaka yang tersedia pun 
sangatlah banyak. 

Berbeda dengan Perl, PHP hadir benar- 
benar sebagai bahasa pemrograman khusus 
web. Tidak banyak aturan yang harus Anda 
mengerti dalam mempelajari PHP. 
Pokoknya, langsung saja buat program 
Anda. Bahasa yang satu ini terkenal dengan 
dukungan database yang sangat luas. 
Beberapa memang asli bawaan, beberapa 
melalui penggunaan pustaka tertentu. 
Bahasa PHP umumnya adalah pilihan utama 
apabila Anda ingin membuat aplikasi web. 
Sederhana, cepat, dan komplit. Mulai dari 
sekadar pembuatan html secara dinamis 
sampai pembuatan grafik dan PDF. Web 
hosting yang mendukung PHP pun sangat 
banyak. Tinggal pilih saja, mau yang gratis 
atau yang bayar. Web hosting yang bayar 
pun umumnya tidak mengharuskan 
pelanggannya membayar mahal untuk 


hosting PHP. PHP layak 
menjadi bahasa pilihan untuk (php) 
pemrograman web. 


Dalam polling, kami juga menyertakan 
Zope sebagai bahasa program untuk web. 
Sebenarnya, tujuan kami adalah lebih 
mengangkat Python karena Zope sendiri 
adalah sebuah framework yang sangat 
besar. Python sendiri cukup mirip dengan 
Perl dalam beberapa hal. Namun, karena 
aturan penulisan sintaksnya yang ketat, 
source code-nya relatif lebih mudah untuk 
dibaca. Apabila Anda ingin menggunakan 
Python dalam membangun aplikasi web, 
berbagai pustaka bisa Anda gunakan. 
Tinggal ambil dan pelajari. Walau tidak 
semudah PHP, Python layak pula 
digunakan untuk membuat aplikasi web. 


Toolkit untuk aplikasi GUI 
Kita mengenal berbagai toolkit GUI populer. 
Sebut saja GTK --. GUI Toolkit yang satu ini 
banyak berjasa dalam melahirkan aplikasi 
yang indah dan tetap ringan. Banyak sekali 
GUI yang dihasilkan dari pustaka yang satu 
ini. Mulai dari aplikasi kecil sampai desktop 
populer seperti GNOME.GTK - diimplemen- 
tasikan dan digunakan untuk membantu 


42 InroLINUX JANUARI 2004 


bahasa C dalam menghasilkan interface 
berbasis grafis. Apabila Anda adalah 
programer C sejati yang ingin membuat 
aplikasi berbasis GUI, maka mulailah dengan 
mempelajari APl-nya. Dokumentasi untuk API 
juga cukup lengkap dan mudah untuk dibaca. 

“Lain padang lain belalang”. “Lain toolkit, 
lain pula tampilannya”. Tidak suka dengan 
tampilan ala GTK 4? Merasa GTK 4 kurang 
mudah digunakan? Barangkali Anda bisa 
mencoba pustaka OT. Aplikasi yang dibuat 
dengan bantuan pustaka OT dengan mudah 
kita dapatkan di belantara free software. 
Mulai dari yang sederhana sampai desktop 
komplit seperti KDE. 

Selain GTK # dan OT, ada pula Tk yang 
cenderung biasa-biasa saja. Toolkit bawaan 
bahasa Tcl ini memang tidak difokuskan 
untuk menghasilkan tampilan seindah GTK -- 
ataupun OT. 

Dari polling yang kami sertakan, OT dan 
GTK 4 mendapatkan hasil yang sama. 
Semuanya kembali kepada masalah selera. 
Pilihlah yang Anda suka! 


Shell 


Salah satu shell yang paling sering 
disertakan sebagai shell default dalam 
distro-distro populer adalah Bash. Shell ini 
pula yang menjadi pemenang mutlak dalam 
polling. Bash memang memiliki sejumlah 
kelebihan. Salah satunya adalah auto 
completion. Dengan mengaktifkan fasilitas 
ini, kita tidak perlu lagi mengetikkan 
lengkap perintah atau nama file. Cukup 
ketik satu atau dua karakter pertama 
kemudian tekanlah tombol TAB. Anda 
dapat memilih dari sekian kemungkinan 
yang muncul. Auto completion ini juga bisa 
diatur untuk parameter bagi suatu program. 

Programer C sejati barangkali akan 
memilih Csh atau Tcsh sebagai shell andalan. 
Banyak perintah dengan dialek C bisa Anda 
jumpai di shell ini. Shell yang satu ini 
umumnya disertakan dalam berbagai distro, 
akan tetapi tidak banyak distro yang 
menyertakannya sebagai shell default. 

Sementara itu, shell lain yang diikut 
sertakan dalam polling, yaitu ksh umumnya 
lebih disenangi oleh veteran UNIX. Shell 
yang satu ini memiliki kompatibilitas penuh 
dengan AT&T. Pengembangan agar 
kompatibel dengan standar POSIX pun 
senantiasa terus dikembangkan. 


www.infolinux.web.id 


Di dunia shell-shell kecil, kita dapat 
menjumpai shell dengan berbagai fitur yang 
kadang-kadang sangat unix. Sebagai contoh 
adalah ash. Walaupun kecil, shell yang satu 
ini kompatibel penuh dengan POSIX. Dengan 
demikian, apabila Anda menginginkan shell 
yang kecil namun tetap mampu menjalankan 
berbagai shell script dengan baik, maka ash 
layak dijadikan pilihan. 

Selain ash, ada pula kiss dan busybox 
yang sederhana dan kecil, namun 
mengandung berbagai fungsi untuk 
menggantikan program-program dasar 
seperti cat, cp, Is, rm, mv dan lain 
sebagainya. Shell-shell tersebut umumnya 
digunakan di dalam distro mini yang sangat 
sensitif terhadap ukuran program. 


Editor 

Beberapa saat yang lalu, sebuah artikel di 
linuxtoday.com mengatakan kalau saat ini, 
di dunia free software terdapat lebih dari 
350 editor. Mulai dari yang kecil dan miskin 
fitur sampai yang besar dan kaya fitur. 

Emacs adalah salah satu editor—kalau 
masih boleh disebut sebagai editor—yang 
memiliki sangat banyak fitur. Mulai dari 
fungsi editor itu sendiri sampai berbagai 
fungsi lain seperti file sistem dan Internet. 
Sekilas terdengar menyenangkan. Namun, 
Anda harus menyiapkan ruang kosong 
yang cukup besar untuk itu. Kemudian, 
emacs juga terkenal sebagai editor yang 
cukup susah untuk dipakai. 

Vim adalah editor lain yang memiliki 
cukup banyak fitur, namun penggunaanya 
tidak sekompleks emacs. Hampir setiap 
distro menyertakan editor yang satu ini. 
Sebagai suatu editor, Vim sangatlah 
matang. Vim sendiri adalah Vi yang 
dikembangkan lebih lanjut. Berbagai fitur 
termasuk kemudahan penggunaan 
ditambahkan di Vim. Kematangan vim dan 
fitur yang datang bersamanya menjadikan 
Vim sebagai editor terpilih. 

Bagi pecinta X Window, terutama 
pecinta desktop KDE, Kate adalah pilihan 
terbaik untuk editor teks multifungsi. Kate 
dapat digunakan untuk mengetikkan 
catatan-catatan kecil, konfigurasi sistem 
ataupun berbagai source code bahasa 
program, lengkap dengan berbagai fasilitas 
penting seperti multi file editing dan syntax 
highlighting. 


Andalah Pemenangnya! 


Ini adalah kedua kalinya InfoLINUX menggelar polling tentang keseharian pembacanya dengan Linux. Responden 
yang masuk ke redaksi hingga batas waktu yang ditentukan berjumlah 111 orang. Kalau mau jujur, jumlah tersebut 
memang masih jauh dari mewakili pengguna Linux yang ada di Indonesia. Tetapi, paling tidak InfoLINUX bisa 
mengetahui keseharian apa saja yang biasa dilakukan pembacanya dengan Linux. 

Sebagai ungkapan terimakasih, kami memberikan beberapa hardware sebagai hadiah bagi beberapa responden 
yang beruntung. Dan kami mengucapkan selamat bagi Anda yang beruntung. 


Hadiah I 
Epson C43SX/UX 
dari Epson Indonesia 


Hadiah Hiburan 
Kaos dan mug dari MCPRO 


Nama  : Ronald 

No. KTP : 09.9207.170382.5528 

Alamat : Albasia III B9 No. 25 Rt 02/07 
Cengkareng Jakarta Barat 11828 


Nama : La Ode Muliadi 


Nama : Kresno Basuki 

No. KTP : 19048401543 

Alamat : Terban GK V/270 
Yogyakarta 55223 


Nama : Muhammad Yusuf No. KTP : 10.5103.011182.0003 
No. KTP :0452012910790001 Alamat : Tegal Manggah Rt. 03/07 No. 5 
Alamat : Jl. Pelesirang No. 68 Kel. Cipaganti Kel. Tegallega Bogor 16144 


Kec. Coblong Kandang 40116 Nama: Slamet Riyanto 


No. KTP : 09.5202.270477.0196 
Hadiah II IIA oucher Belanja Alamat : Jl. Way Seputih Rt. 008/01 No. 40 
Voucher Rp600.000,- aa Tanjung Duren Selatan Jakarta 11470 


untuk pembelian tinta printer 
dari Asaba 


Nama : Vida Sumardiana Dadi 
No. KTP : 32.75.11.1002.06015 
Alamat : Jl. Kramat No. 49 Rt 04/03 


Nama  : Muhamad Riyanta S. Sudimara Pinang, Tangerang 15145 


No. KTP :0400339/29031983/03473 Name: “dikining ID: Pitre 
Alamat : Muara Rajeun Lama No. 28/144e Rt 05/14 No. KTP : 12.05.12.05.240582.02966 
Bandung 40122 Alamat : Wisma Al Munawar Balio 29 Darmaga Bogor 


Nama :F Yoyok S. Aditias 

No. KTP : 10.5505.300372.1001 

Alamat : Komplek TVRI B4/56 Rt. 003/12 
Pondok Gede Bekasi 17414 


, Nama : Heri Deni M. 
Nama :I Putu Astarika S No. KTP : 09.5202.251267.0696 


No. KTP : 02866/07/06/BLL/2003 Alamat : Permata Pamulang Blok E22 No. 7 Serpong 15310 
Alamat : Jl. S. Parman Gang Flamboyan No. 6 Seririt Bali 81153 


Hadiah III 
Modem Internal Integral 
dari SIP 


Nama : M Hasarin D. 
Nama: #Firer Uidirartarma No. KTP : 10.5504.040782.1019 


No. KTP : 13.5008.290175.0001 Alamat : Jl. Mataram No. 9 Jaka Permai Bekasi 17145 
Alamat : Jl. Gejayan Deresan CT X No. 11 Yogya 55281 

Nama : Djuhari 
Bagi pemenang, harap mengonfirmasikan ke Sekretariat Redaksi InfoLINUX No. KTP : 09.5307.080870.0319 
melalui telepon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang di Jabotabek, harap Alamat : Jl. Karya V No. 61 Gandaria Utara Kebayoran Baru 
mengambil hadiah di Kantor Redaksi InfoLINUX, Gedung Warta Lt. 4, Jl. Kramat Jakarta Selatan 12140 
IV No. 11 Jakarta Pusat setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at), pukul 9.30 s/d 16.30 
dengan menyertakan identitas diri. Bagi pemenang di luar Jabotabek, harap Nama :Irwin 
mengonfirmasi Sekretariat Redaksi InfoLINUX untuk mengetahui ongkos 
pengiriman hadiah. Hadiah yang tidak diklaim hingga dua bulan semenjak No. KTP : 09.5310.140673.7031 
terbitnya edisi pengumuman ini dinyatakan hangus. Alamat : Jl. Ulujami Raya No.9 Jakarta 12250 


www.infolinux.web.id InroLINUX JANUARI 2004 43 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hosting, Bisnis Linux 
yang Menguntungkan 


Linux, dengan segala macam kelebihannya, sudah menjadi pilihan sebe- 
lum Techscape beroperasi. Lalu, keuntungan apa yang mereka dapatkan? 


aat ini memang bisnis dotcom, 

khususnya portal Internet, tengah 

mengalami kemunduran. Meskipun 
demikian, tidak semua bisnis dotcom 
mengalami hal serupa. Menjual layanan 
web hosting salah satu bagian bisnis 
dotcom yang tidak goyah oleh gunjangan 
ekonomi. 

Beruntung, Techscape Indonesia 
memulai bisnisnya di dunia sewa menyewa 
kapasitas penyimpanan web (web hosting) 
ini. Pada saat booming-nya bisnis dotcom 
di tahun 1999, Techscape memulai 
operasionalnya di bisnis web hosting. 
Sebelum bergelut di dunia web hosting, 
gawean yang ditekuni Techscape membuat 
statistik web. Dan statistik web tersebut 
banyak digunakan oleh kustomer 
Techscape diluar negeri. 

Karena masih dalam tahap percobaan, 
layanan statistik web yang diberikan 
Techscape waktu itu gratis. Dan pengguna 
statistik web Techscape waktu itu hanya 
seratus pengguna saja. Ternyata, dari 100 


bund 


pengguna tersebut ternyata masing-masing 
pengunjung web-nya sangat banyak. 
Melihat hal itu, Techscape kemudian 
melakukan penitipan server (Co-Location) 
dan menawarkan sisa kapasitas ke 
pengguna statistik web-nya. Mereka pun 
mendapat respon baik dari pengguna 
statistik web-nya. 

Berbeda dengan penyedia jasa web 
hosting lain, yang memulai bisnis dengan 
target pasar orang Indonesia, Techscape 
justru memulainya dengan kustomer yang 
memiliki pangsa pasar di luar negeri. Dan 
100 kustomer pertama layanan web 
hosting Techscape merupakan pengguna 
statistik web Techscape. Hebatnya, mereka 
bisa langsung mendapatkan 300 kustomer 
sekaligus di bulan pertama mereka 
beroperasi dan semua kustomernya berasal 
dari luar negeri. 

Karena kustomernya banyak dari luar 
negeri, bahasa pengantar yang digunakan 
Techscape kali pertama di web-nya 
berbahasa Inggris. Untuk kepentingan 


& Maysan (di tengah), Akbar (ketiga dari kiri), dan karyawan Techscape 


44  InroLINUX JANUARI 2004 


www.infolinux.web.id 


Heriyadi 


marketing, Techscape pun memasarkan 
layanannya di web-web yang banyak 
dikunjungi orang dan tentunya di media 
cetak. Seiring bertambahnya kustomer dari 
Indonesia, enam bulan setelah beroperasi, 
mereka menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai pengantarnya. 

Ketika Techscape mulai beroperasi, 
biaya yang mesti Anda keluarkan untuk 
bisa menitipkan web Anda relatif mahal 
dibandingkan saat ini. Sebagai contoh, 
ketika Anda hendak melakukan upload data 
melalui FTP, satu kali kirim akan dikenakan 
biaya sebesar Rp25.000. Bandingkan 
dengan saat ini. Saat ini, Anda bisa 
mendapatkan kapasitas untuk menyimpan 
data web dengan harga Rp5.000 bahkan 
ada juga yang berani di bawah itu. 
Anehnya, waktu itu (tahun 2000), 
merupakan tahun booming-nya layanan 
web hosting. 

Wawancara dengan Techscape 
Indonesia, kami lakukan dengan Chief 
Executive Officer Techscape Indonesia, 
Maysan dan Chief Technology Officer 
Techscape Indonesia, Akbar Marwan. 


Mengapa Linux? 

Sebelum memutuskan menggunakan Linux, 
Techscape telah melakukan serangkaian uji 
coba, seperti membuat virtual e-mail, virtual 
domain di Linux. “Waktu itu kami juga 
mengetahui bahwasanya kalau kita 
menggunakan Microsoft, Microsoft sering 
hang dan sebelumnya kita pernah coba 
membuat virtual domain, membuat virtual 
email di Linux dengan mudah,' kata Akbar. 
Kemudahan yang diberikan Linux pun 
mereka lihat sebagai 'sesuatu' yang bisa 
dijadikan bisnis. 

Tidak hanya itu, Akbar selaku orang 
yang bertanggung jawab mengenai 
teknologi di Techscape, juga memberi 
pertimbangan bahwasannya Linux terkenal 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


di bagian sekuriti. “Pertimbangan lain yang 
diberikan Akbar tentang Linux, dari sisi 
sekuriti Linux unggul,” kata Maysan. 

Keputusan untuk bermain hosting di 
Indonesia ternyata semakin mengangkat 
popularitas Techscape. Dalam jangka 
waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun, jumlah 
kustomer Techscape yang berasal dari 
Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan 
jumlah kustomer dari luar negeri. 


Linux di Techscape 

Techscape memiliki 14 server untuk 
melayani kustomernya. Dan server-server 
tersebut tersebar di beberapa lokasi data 
center, baik didalam maupun di luar negeri. 
Lokasi server Techscape di Indonesia 
berada di Napinfo, Kuningan, sedangkan 
lokasi server di luar negeri berada 
Everyones Internet dan Hurricane Electric. 

Karena hampir rata-rata kustomer 
Techscape ingin web-nya berada di 
Indonesia, jumlah server yang ditempatkan 
Techscape di luar negeri hanya berjumlah 
tiga atau empat buah saja. “Di luar (negeri) 
itu sekitar 3 atau 4 server, gak banyak, 
soalnya banyak kustomer minta di sini 
(hosting di Indonesia—Red.),” kata 
Maysan. Dan sisa server yang ada 
diletakkan di Indonesia. 

Spesifikasi komputer yang dimiliki 
Techscape, mulai Pentium III hingga 
Pentium 4. Sedangkan minimal memory 
yang digunakan, 512 MB dengan harddisk 
minimal 80 GB. Semua server yang ada di 
Techscape diinstalasikan Linux di 
dalamnya. Mail server, web server, DNS 
server, dan database yang berbasis Linux 
adalah penghuni server-server Techscape. 

Hampir seluruh server yang ada di 
Techscape menggunakan Red Hat Linux. 
Berhentinya pengembangan Red Hat untuk 
komunitas, membuat Techscape harus 
mencari alternatif distribusi Linux pengganti 
Red Hat. “Karenanya kita sedang 
memikirkan apakah akan menggunakan 
debian atau distribusi yang lain,” kata 
Akbar. Red Hat yang digunakan Techscape 
tergolong tua. Techscape masih 
menggunakan Red Hat Linux 6.2 sampai 
Red Hat Linux 7.3. Dan Akbar 
mengisyaratkan akan menggunakan debian 
sebagai pengganti Red Hat. 

Untuk mengganti distro, rasanya tidak 


begitu masalah buat Techscape. Akbar 
justru mengawatirkan aplikasi khusus yang 
telah dikembangkan Techscape tidak 
berjalan di Red Hat. “Untuk mengganti 
distro gak terlalu susah, yang penting 
program kita running. Soalnya, kita ada 
program yang khusus dibuat untuk Red 
Hat, yaitu Control Panel,” papar Akbar. 
Karenanya tim pengembang Techscape kini 
tengah membuat Control Panel baru yang 
bisa dijalankan diberbagai distro. 

Untuk pengganti Red Hat, proyek 
Fedora, Akbar mengaku belum bisa 
memberikan komentar. Sebab, dirinya 
belum melihat seperti apa dukungan yang 
diberikan Fedora yang kini menggantikan 
Red Hat. “Masalahnya Red Hat tidak 
bertanggung jawab terhadap update 
Fedora. Padahal, itu merupakan hal 
penting,” jelas Akbar. 


Fitur Techscape 

Jumlah karyawan Techscape 15 orang 
yang terdiri dari Technical Support, 
Customer Support, Programmer, Billing, 
dan Manager Divisi. Bisa dibayangkan 
bagaimana repotnya, jumlah karyawan 
Techscape yang hanya berjumlah 15 orang 
itu harus menangani kustomernya yang 
berjumlah ribuan. Jangankan ribuan, yang 
masih dalam hitungan ratusan saja sudah 
cukup merepotkan. 

Karenanya, begitu menginjak bulan 
ketiga sejak Techscape beroperasi, sang 
empunya berpikir bagaimana caranya 
menangani kustomer mereka. Mereka 
sadar betul, bisnis yang mereka jalankan 
berbasis layanan, di mana kepuasan 
pelanggan menjadi prioritas nomor wahid. 

Customer Automation merupakan tools 
berbasis web yang dikembangkan 


Linux dalam Dunia Kerja 


Heriyadi 


——— 


& Maysan, CEO Techscape Indonesia 


Techscape guna memuaskan 
kustomernya. Dari tools itu, kustomer 
Techscape bisa mendapatkan solusi dari 
masalah, baik teknis maupun masalah 
billing, yang tengah mereka hadapi. Dan 
tools tersebut mampu menekan 
persentase komunikasi via telepon sampai 
7096. “Dengan Customer Automation, 
penggunaan telepon berkurang hingga 
7090,” kata Maysan. 

Salah satu cara memanjakan 
kustomernya, Techscape memberikan 
fasilitas Toll Free (telepon gratis). Tidak 
tanggung-tanggung, Techscape 
memberikan fasilitas toll free sebanyak 3 
line. Konsekuensi yang mesti ditanggung 
Techscape, dalam sebulan Techscape 
mesti mengeluarkan Rp5 juta per /ine. 
Artinya, untuk toll free , dalam sebulan 
Techscape meski merogoh koceknya 
sebesar Rp15 juta. Rasanya, pengeluaran 
sebesar itu bukan sebuah masalah besar 
buat Techscape, mengingat pendapatan 
Techscape per bulannya berkisar Rp150 
juta sampai Rp250 juta. 

Tools lain yang juga dikembangkan oleh 
Techscape, Control Panel. Control Panel 
dibuat, lagi-lagi, untuk kepuasan para 
kustomernya. Melalui Control Panel, 
kustomer bisa melakukan upload data, edit 


Sejarah Singkat Techscape 


Pada tahun 1999, Techscape berdiri. Sebelumnya, perusahaan yang dibekingi orang- 
orang muda ini telah memulai bisnis web statistik. Karena trafik dari para pengguna 
web statistiknya gila-gilaan, mereka pun terpikir untuk menyewakan kapasitas web 


kepada para pengguna web statistiknya. 


Beruntung Techscape masuk bisnis web hosting pada saat dotcom tengah 
booming. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika di bulan pertama 
beroperasi Techscape telah memiliki 300 kustomer. 

Perjalanan waktu pun membuat jumlah kustomer Techscape meningkat cukup 
signifikan. Bayangkan, 8000 kustomer telah dikantongi Techscape! Dan mereka 
mampu melayani semua kustomernya hanya dengan 15 personil plus beberapa 
aplikasi yang memudahkan setiap pekerjaan. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JANUARI 2004 45 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


data, pembuatan webmail/POP3, dan 
semua hal yang berkaitan dengan serba- 
serbi web. Control Panel dikembangkan 
Techscape menggunakan kombinasi 
bahasa pemrograman, mulai CGI, PHP, 
Shell Script, dan lainnya. 

Kapasitas yang banyak dipilih kustomer 
Techscape rata-rata 100 MB. Walaupun 
demikian, tidak semua kapasitas yang ada 
digunakan oleh kustomernya. “Dari 
kapasitas tersebut rata-rata tidak 
semuanya terpakai, mayoritas mencapai 
50-an,” kata Maysan. Dan kapasitas itu 
banyak dimakan oleh besarnya images 
(gambar) yang ada di web kustomernya. 

Masih berkaitan dengan kapasitas 
penyimpanan, menurut Maysan, untuk 
penggunaan database, walaupun 
menggunakan scripting sekalipun, tidak 
akan memakan banyak kapasitas yang 
dimiliki para kustomernya. Sebaliknya, 
pemakaian bandwidth-lah yang justru lebih 
banyak, walaupun terkadang kapasitas 
yang dimiliki di kustomernya kecil. Dan itu 
salah satu risiko yang harus ditanggung 
oleh perusahaan web hosting. 


HOSTCOMPANY 


FASTSERVER 


IT dan bisnis hosting 
Beberapa kalangan TI Indonesia selalu 
mengeluh infrastruktur telekomunikasi di 
Indonesia. Karena akses ke web yang di- 
hosting di Indonesia dari luar negeri sangat 
lambat, bahkan kemungkinan besar 
halaman web tidak terlihat. Kemungkinan 
pertama penyebab hal itu, menurut Akbar, 
komunikasi dari Indonesia ke backbone 
yang ada di luar negeri menggunakan 
VSAT. Seperti sama-sama kita ketahui, 
komunikasi melalui VSAT banyak dipenuhi 
delay. “Umumnya dari ISP ke luar masih 
menggunakan VSAT. Otomatis akan ada 
delay,” jelas Akbar. 

Entah itu berimbas ke bisnis dotcom 
atau tidak, yang jelas bisnis dotcom saat ini 
tengah mengalami kemunduran. Tetapi, 
Maysan melihatnya hanya yang berkaitan 
dengan portal saja yang tengah mengalami 
kemunduran. Maysan justru memiliki 
keyakinan, bahwa orang yang menjual 
produk tidak akan mengalami hal tersebut. 
“Saya rasa bisnis dotcom yang tengah 
mengalami kemuduran adalah portal. Kalau 
orang yang jual produk saya rasa tidak. 


General Network Layout 


TECHSCAPE 


1 conneciNet 


Internet / 


TECHSCAPE 11 


HOSTINGWAY 2 


46  InroLINUX JANUARI 2004 


IX 


HOSTINGWAY 2 


www.infolinux.web.id 


Karena ada beberapa teman saya yang 
menjual produk, bukan services, itu hidup, 
kata Maysan. 

Kustomer Techscape juga banyak yang 
menjual produk dibandingkan dengan 
menjual services. Menurut Maysan, hampir 
7090 lebih kustomer Techscape 
memanfaatkan layanannya untuk menjual 
produk. Dan mereka kemungkinan besar 
tidak akan mengalami kemunduran bisnis 
dibandingkan bidang yang lain. 

Dan perkembangan bisnis web hosting 
dari tahun 1999 sampai saat ini, menurut 
Maysan, dari tahun ke tahun meningkat 
hingga 3046. Singkatnya, perpaduan bisnis 
web hosting dengan Linux merupakan 
perpaduan yang sangat harmonis. Linux 
mampu menggairahkan bisnis sewa 
menyewa kapasitas penyimpan web itu. 
Bisnis web hosting bagaikan bisnis 
pendidikan, yang sepanjang tahun dapat 
dipastikan kustomer selalu berdatangan. 
Seiring dengan munculnya generasi- 
generasi muda baru, bisnis web hosting 
akan terus berjalan. 

Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


" 


NOC INDONESIA 
NAPINFO-KUNINGAN 


TECHSCAPE1 
s.d. 
TECHSCAPE8 


DATA BACKUP 


Srever 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kerja Sama Oracle dengan 
KPLI Jakarta 


ertempat di kantor Oracle Indonesia, Jum'at 7 November 

2003, Oracle Indonesia bekerja sama dengan KPLI Jakarta 
mengadakan seminar dengan tema “Dongkrak Produktivitas 
Bersama Linux”. Acara tersebut bertujuan menunjukkan dengan 
penggunaan Linux yang free mampu meningkatkan produktivitas 
penggunanya. 

Sebagai pembicara pertama Senior Technologist Manager 
Oracle Indonesia, Hasnur Ramadhan. Hasnur mempresentasikan 
bagaimana mudahnya melakukan instalasi Oracle 9i database di 
Linux. Dalam presentasinya jelas terlihat tidak ada perbedaan 
mencolok antara instalasi Oracle di Linux dan di platform lain. 

Business Manager Bajau, salah satu distributor Red Hat di 
Indonesia, Hendrawan, hadir sebagai pembicara kedua. 
Hangatnya berita pemberhentian pengembangan Red Hat di 
kupas tuntas Hendrawan. Menurutnya, buat pengguna bisnis 
yang ingin terus menggunakan Red Hat, bisa menggunakan Red 
Hat Enterprise Linux. Sementara, buat Anda yang ingin tetap 
menggunakan Linux dengan interface Red Hat, Anda bisa 
menggunakan Fedora. 

Ouality Assurance OpenOffice.org, Utomo Prawiro Widjaja, 
menutup seminar dengan memaparkan perbandingan antara 
OpenOffice.org 1.0.3 dengan OpenOffice.org 1.1.4 


Seminar Linux SMU Kanisius 
Jakarta 


PLI Jakarta bekerja sama dengan Canisius Computer atau 

CaniComp mengadakan seminar Linux yang berlangsung 
tanggal 27 September 2003 lalu. Respon peserta seminar pun 
sungguh luar biasa. Puluhan pertanyaan yang berkaitan dengan 
source code, kernel mapun kompiler mengalir lancar dari mulut 
anak-anak yang masih dalam tingkatan SMP dan SMU. 

Informasi yang kami dapatkan dari KPLI Jakarta menyebutkan 
di Laboratorium Komputer Kanisius terdapat 40 komputer yang 
10046 sudah ter-instal/ Linux. Suatu kenyataan yang menimbulkan 
kekaguman. CaniComp berinisiatif menginstalasikan seluruh 
komputer di Lab Komputer Kanisius dengan Linux saat Undang- 
Undang HaKI diluncurkan pemerintah beberapa bulan lalu. 

Hadir sebagai pembicara David Sipahutar dari Gunadarma, Tim 
PIC Distro dari UPT Ul yang menangani Debian, Parlin, dan Mitchel 
Maturity dari Al Azhar yang menangani SuSE. Antusias peserta 
seminar sangat baik, terbukti acara ini dihadiri sekitar 150 peserta. 

Seminar tersebut memiliki tujuan memasyarakatkan 
penggunaan Linux disekolah mereka khususnya dan dapat 
menjadi langkah awal dalam menghasilkan karya-karya bidang 
komputer berbasiskan Linux. Salut buat CaniComp yang sejak 
dini telah mengenalkan Linux kepada siswa SMP dan SMU 
Kanisius.A 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


SourceForge.net Tempat 
Berkumpul Pengembang 


ama SourceForge.net rasanya bukan nama yang asing 

di telinga Linuxer. Hampir semua aplikasi berbagai platform 
bisa Anda temukan di sini. Walaupun sebagian besar didominasi 
aplikasi-aplikasi open source. Hebatnya, semua status 
pengembangan aplikasi di web ini terpantau. Itu bisa dilihat dari 
urut-urutan pengembangan aplikasi yang paling aktif. 

Saat tulisan ini dibuat, Gaim masih menduduki posisi nomor 
wahid dari pengembangan aplikasi yang ada di SourceForge.net. 
Gaim merupakan aplikasi instant messenger berbasis GTK-2 yang 
bisa mengakomodir berbagai protokol. Sebut saja, AIM, ICO, 
Yahoo!, MSN, Jabber, IRC, Napster, Gadu-Gadu dan Zephyr 
protokol yang didukung Gaim. 

Di SourceForge.net Anda bisa mendapatkan 17 topik 
pengembangan aplikasi. Dan masing-masing topik dibagi lagi 
menjadi ribuan proyek bahkan ada dua topik yang dibagi menjadi 
puluhan ribu proyek. Untuk lebih jelasnya, dari halaman utama 
Anda bisa memilih software map. 

Karena sifat pengembangan aplikasi di web ini sukarela atau 
berdasarkan hobi, SourceForge.net menerima donasi dari siapa 
saja yang ingin berkontribusi. Untuk memudahkan, 
SourceForge.net membaginya kedalam enam pilihan donasi, mulai 
US$5 hingga US$250.4 


Kapita Selekta Bersama 
Politeknik Manufaktur Astra 


ada tanggal 6 Oktober 2003, Politeknik Manufaktur Astra 

(PMA) program studi Sistem Informasi bekerja sama dengan 
KPLI Jakarta mengadakan Kapita Selekta dengan tema 
'Pentingnya Peningkatan Kreativitas Tanpa Mengabaikan Hak 
Kekayaan Intelektual'. Kapita Selekta merupakan acara tahunan 
yang dilakukan PMA dalam memberikan mata kuliah yang 
bersinggungan dengan update technology bagi para 
mahasiswanya. 

Sebagai pembicara Corporate Legal PT Astra Internasional Dwi 
H.S. Nugroho, SH yang membawakan materi mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual. Kapita selekta dihadiri oleh kurang lebih 220 
mahasiswa PMA. Dan ternyata acara molor satu jam ketika David 
Sudjiman dari KPLI Jakarta memperkenalkan GNU/Linux melalui 
seminar “Tetap Kreatif Tanpa Mengabaikan HaKl". 

Acara menjadi bertambah hangat ketika di sesi terakhir 
diadakan tanya jawab dengan pembagian CD Linux Sehat dari ICT 
Watch. 

Banyak pertanyaan yang mengalir dari para mahasiswa 
khususnya mengenai GNU/Linux. Beberapa di antaranya bahkan 
mempertanyakan bagaimana masa depan GNU/Linux jika memang 
GNU/Linux dibuat dari dan untuk masyarakat. Jawabannya tentu 
sudah sama-sama kita ketahui dan lihat saat ini.A 


InroLINUX JANUARI 2004 47 


Grid Computing 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Grid Computing, Bayar 
Sesuai Penggunaannya 


Seperti Anda membayar rekening telepon, besarnya bayaran yang 
Anda keluarkan sesuai dengan pemakaian teleponnya, begitu pula 


komputasi grid. 


ebuah perusahaan biasanya tidak 

hanya menjalankan satu sistem 

atau aplikasi yang berjalan di 
dalamnya. Sebut saja, Supply Chain 
Management, Customer Relationship 
Management, dan lainnya. Mereka 
(perusahaan) biasanya menempatkan 
masing-masing sistem atau aplikasi di satu 
mesin. Kalau sistem atau aplikasi berjumlah 
tiga dan masing-masing mesin dihargai 
US$5,000 misalnya, sudah bisa dikalkulasi 
berapa kocek yang mesti dikeluarkan 
sebuah perusahaan. 

Sementara efisiensi adalah sebuah 
keharusan. Dan tentunya, efisiensi juga 
berlaku di lingkungan TI sebuah 
perusahaan. Lingkungan TI memang 
terkadang dipandang sebagai salah satu 
divisi yang Low Profile, High Cost. Dan 
rasanya hal tersebut sangatlah wajar, 
mengingat infrastruktur untuk kelancaran 
operasional memang dibundel dengan 
harga yang rata-rata mahal. 

Sialnya, infrastruktur (mulai PC sampai 
mainframe) yang telah dibeli dengan harga 
mahal hanya bisa dimanfaatkan kurang dari 
5096. Sumber IBM bahkan menyebutkan 
bahwasannya waktu menganggur untuk 
mainframe bisa mencapai 4096, untuk 
server Unix hanya mampu melayani 
dibawah 1096, dan hampir sebagian besar 
PC dalam tiap harinya menganggur 9546. 

Kalaupun terdapat lonjakan sistem dan 
kebutuhan hardware yang besar, lonjakan 
hanya berlangsung satu sampai dua hari 
saja. Khusus di Indonesia, kita tidak pernah 
meneliti lonjakan seberapa sering lonjakan 
terjadi. Buat mereka yang tidak yakin sering 
tidaknya lonjakan terjadi menjadiragu-ragu. 
Buat yang yakin mereka akan memilih 
menggunakan mesin yang mendukung 
komputasi grid, karena harganya lebih 
murah. 


48 InroLINUX JANUARI 2004 


Grid computing 

Di tahun 1999, United Devices dan 
Universitas Oxford bekerja sama dalam 
proyek pembangunan grid enterprise 
dengan cara mengumpulkan pengetahuan 
yang menjadi dasar proyek itu. 

Tidak hanya United Devices saja yang 
melakukan penelitian tentang grid. The 
Globus Alliance, sebuah lembaga riset dan 
pengembangan, juga ikut membuat 
teknologi fundamental dari grid. The Globus 
Alliance tidak sendiri, mereka bekerjasama 
dengan Laboratorium Nasional Argonne, 
Universitas California Selatan, Universitas 
Chicago, Universitas Edinburgh, dan Pusat 
Paralel Komputer Swedia. 

Dari proyek itu, kemudian bermunculan 
forum-forum yang mendiskusikan grid lebih 
lanjut. Salah satu forum itu adalah Global 
Grid Forum (GGF). Dari penelitian kemudian 
muncul sebuah standardisasi dan 
spesifikasi layanan web yang terintegrasi 
dengan komputasi grid (Open Grid Services 
Architecture, OGSA). Dengan standardisasi 
OGSA, memungkinkan komunikasi yang 
heterogen, tidak terpengaruh dengan letak 
geografis. 


Apa itu grid? 
Menurut Giga Research, komputasi grid 
dalam pengertian dasar, merupakan 
komputer atau server dalam sistem cluster, 
yang dihubungkan satu dengan yang 
lainnya, yang memungkinkan 
menggunakan resources yang ada secara 
bersamaan. Tidak begitu berbeda dengan 
Giga Research, komputasi grid menurut 
Sun Microsystems disingkat menjadi 3 C, 
yaitu Computing, Colaboration, dan 
Communication. 

Dari pengertian itu kita bisa menilai 
bahwasannya komputasi grid merupakan 
suatu hal yang luar biasa. Bagaimana tidak 


www.infolinux.web.id 


. 
c 
- 
— 
ko) 
T 


hebat, berbagai aplikasi dan mesin yang 
berbeda dapat dengan mudah dikonfigurasi 
tanpa harus mengganggu sistem yang 
tengah berjalan. “Sebuah komputasi grid, 
idealnya tidak dibatasi oleh penggunaan 
hardware maupun platform (software). Sun 
dalam komputasi grid, yang dimajukan 
adalah aplikasinya,” kata Yusra Hardiyanto, 
Technical Consultant PT Sun Microsystems 
Indonesia. 

Dalam kamus IBM, komputasi grid 
merupakan bagian dari payung IBM e- 
Business on demand. “Komputasi grid 
merupakan bagian kecil dari pemanfaatan 
dari IBM e-Business on demand,” kata 
Suryo Suwignyo, Country Manager System 
Group IBM Indonesia. Singkatnya, kalau 
komputasi grid, sebatas hardware dan 
software saja, on demand-nya IBM selain 
mendukung hardware dan software juga 
services. 


Pilih grid atau... 

Berikut sedikit gambaran apakah Anda 
membutuhkan komputasi grid atau tidak. 
Misal sebuah perusahaan membutuhkan 
mesin yang dilengkapi dengan delapan 
processor. Karena kebutuhan mesin dengan 
delapan processor itu hanya di waktu- 
waktu tertentu saja, sehari-hari si 
perusahaan hanya membutuhkan mesin 
dengan empat processor, maka perusahaan 
tersebut cukup membeli mesin dengan 
empat processor di dalamnya. 

“Anda membeli mesin menggunakan 
empat processor, padahal Anda 
membutuhkan mesin sampai delapan 
processor. Kita bisa ship di dalam mesin 
(yang menggunakan empat processor) itu 
sampai delapan processor, tetapi Anda 
hanya membayar empat,” kata Suryo. 
Begitu Anda membutuhkan dukungan 
mesin hingga delapan processor, Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tinggal menghubungi IBM untuk 
mendapatkan kinerja mesin yang 
menggunakan delapan processor. 

Dari IBM akan memberikan sebuah kode 
aktivasi yang bisa membuat mesin dengan 
empat processor tadi berkinerja delapan 
processor. Dan Anda tidak akan direpotkan 
untuk memasang processor baru atau 
instalasi driver tertentu. Begitu juga 
memori, harddisk, dan peripheral lainnya. 
Intinya, mesin yang menggunakan empat 
prosesor tadi, setelah di-tunning sedemikian 
rupa, akan memiliki kemampuan delapan 
processor. 

Sebagai catatan, apabila lonjakan kinerja 
yang Anda butuhkan lebih dari 30 hari, ada 
baiknya Anda beli saja mesin dengan 
delapan processor tadi. Begitu juga 
sebaliknya, apabila lonjakan hanya Anda 
rasakan dua tiga hari, akan lebih baik Anda 
menyewa. 


Grid, Linux, dan 
infrastrukturnya 

Keandalan dan efisiensi yang diberikan 
Linux membuat sistem operasi dengan 
lambang penguin itu dilirik oleh para pemain 
di komputasi grid. Digunakannya Linux 
membuat biaya yang Anda keluarkan jauh 
lebih efektif dibandingkan jika 
menggunakan OS yang lain. Lebih-lebih, 
para pemain komputasi grid juga telah 
memproklamirkan diri mendukung Linux 
habis-habisan. Para pemain besar itu di 
antaranya IBM, Sun Microsystems, dan 
Oracle. 

Lihat saja Sun. Sun Microsystems 
bahkan menyediakan resources, berupa 
kode sumber, panduan, dan dukungan 
teknis, bagi siapa saja yang ingin mengem- 
bangkan aplikasi berbasis grid. Dan 
resources tersebut bisa Anda jalankan di PC. 

Salah satu alasan Sun mengapa mereka 
mendukung Linux, menurut Yusra, kalau 
sebuah teknologi dibatasi oleh suatu hal 
yang proprietary, perkembangannya 
biasanya tidak terlalu dasyat. Linux itu 
sifatnya open dan komunitasnya besar. 
Kalau aplikasi grid dilepaskan ke komunitas 
open source, maka akan lebih banyak 
orang yang ikut terlibat di dalamnya. 

Di-open-kannya aplikasi grid ke publik 
bukan berarti tidak memiliki tujuan. “Sun 
mememiliki tujuan ingin melakukan 


pembelajaran mengenai apa itu grid, 
bagaimana grid bekerja, dan lainnya. Sun 
berharap image Sun yang mendukung 
komputasi grid dan Linux akan terbentuk," 
tambah Yusra. 

Lalu apakah di Indonesia sudah ada 
yang menerapkan komputasi grid untuk 
masalah-masalah yang kompleks? Kami 
belum mendapatkan informasi tentang hal 
itu. Implementasi grid di Indonesia, menurut 
Suryo, masih terbentur dengan infrastruktur 
telekomunikasi yang ada. Infrastruktur, 
sebuah masalah klasik yang sampai saat ini 
belum ada solusi yang konkrit. 

Selanjutnya, apa saat ini sudah ada 
aplikasi yang mendukung komputasi grid? 


Grid Computing 


Beberapa aplikasi yang masuk kategori 
aplikasi komputasi grid di antaranya HP 
Utility Data Center, Oracle 10g, Sun One 
Grid Engine, dan IBM Websphere. Dan 
semua aplikasi tersebut seharusnya mulus 
berjalan di mesin apa saja. “Seharusnya 
grid engine itu tidak batasan seperti apa 
hardware-nya,” kata Yusra. 

Semua pihak pada akhirnya akan 
menyiapkan dirinya ke arah komputasi grid. 
Contohnya, aplikasi database. Vendor 
aplikasi tersebut akan menerapkan 
kebijakan pay by click. Kalau Anda pakai 
sekian Anda bayar sekian, kalau Anda tidak 
memakainya Anda tidak perlu membayar. 4 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Implementor Komputasi Grid 


Dari tiga vendor TI yang mendukung konsep komputas grid, masing-masing vendor 
telah memiliki kustomer yang menerapkan komputasi grid. Berdasarkan abjad, 
berikut perusahaan-perusahaan yang telah mengimplememtasikan komputas grid: 


Hewitt Associates 


Hewitt Associates merupakan perusahaan konsultasi SDM dan outsourcing global 
yang bekerja sama dengan IBM membangun komputasi grid. Hewitt Associates 
menggunakan solusi WebSphere dan Linux yang dijalankan di atas IBM eServer 
zSeries untuk aplikasi model pensiun perusahaan tersebut. 


Morgan Stanley 


Morgan Stanley merupakan perusahaan finansal yang bekerja sama dengan IBM 
memigrasikan aplikasi-aplikasi analitis agar berjalan di server grid yang ber-processor 
Intel. Morgan Stanley terus mencari model-model komputasi terdistribusi yang 
canggih untuk meningkatkan fleksibilitas dan pemanfaatan aset komputasi mereka. 


NLI Research Institute 


NLI Research Institute merupakan perusahaan yang tergabung dalam Nippon Life 
Insurance Group bekerja sama dengan Tokyo Research Laboratory milik IBM 
menggunakan simulasi Monte Carlo dan memanfaatkan teknologi grid. Tujuan NLI 
Research Institute menggunakan komputasi grid mengurangi waktu pemrosesan 


data keuangan mereka. 


CERN 


CERN merupakan perusahaan Eropa untuk riset nuklir yang menggunakan aplikasi 


Oracle grid untuk keperluan riset nuklirnya. 


Electronic Art 


Electronic Art (EA) merupakan pengembang dan publisher game independen untuk 
PC, PlayStation@2, Xbox"M, Nintendo, dan Game Boy@. Salah satu permainan online 
EA, Sims Online, menggunakan 18 mesin Intel plus Linux dengan database Oracle. 
Permainan online itu diikuti 100.000 sampai 150.000 pengguna. 


Axyz Animation 


Axyz Animation, Inc. merupakan perusahaan yang memfokuskan diri 
mengolaborasikan engineering dan komputasi teknis untuk mendapatkan performa 
tinggi (HPTC). Axyz Animation menggunakan aplikasi Sun ONE Grid Engine. 
Penggunaan Sun ONE Grid Engine membuat para animator dengan bebas 
memasukkan berbagai proses, baik animasi ataupun rendering, dengan perintah 


yang sama. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JANUARI 2004 49 


WebDAV di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


WebDAV di Linux 


Protokol HTTP adalah protokol luar biasa yang memiliki sejumlah fitur. 
Salah satu fiturnya adalah dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan lebih lanjut. WebDAV adalah salah satu 
perluasan HTTP yang luar biasa berguna! 


eriyadi adalah programer yang 

bekerja satu tim dengan Lely. 

Dalam pembuatan program, ada 
kalanya mereka bekerja pada file yang 
sama, walaupun hal tersebut jarang terjadi. 
Sewaktu masih dalam satu kantor, mereka 
dengan senang hati menggunakan server 
internal untuk saling bertukar file dan 
melakukan berbagai kegiatan kolaboratif 
lainnya. 

Pada suatu hari, Heriyadi dikirim ke 
Rusia untuk memperdalam ilmunya. Selama 
belajar ke Rusia, Heriyadi tetap 
bertanggung jawab sebagai programer 
yang bekerja sama dengan Lely. Karena 
berjauhan secara geografis, adalah tidak 
mungkin bagi Heriyadi untuk berhadapan 
muka dengan Lely. Kegiatan pun 
dipindahkan ke server publik yang 
kebetulan berada dalam satu gedung. 
Heriyadi mendambakan cara untuk 
mengirimkan file dengan mudah. Dan 
terkadang, heriyadi menginginkan Lely 
untuk tidak mengedit file tertentu yang 
sedang diedit oleh Heriyadi. Apakah solusi 
untuk kebutuhan Heriyadi tersebut? 

Menggunakan e-mail dan mengirimkan 
attachment jelas tidak praktis karena Lely 


harus menerima dan meletakkan attach- 
ment Heriyadi ke tempat yang bersesuaian. 
Menggunakan ftp? Kedengarannya keren 
dan memenuhi kebutuhan. Tapi, ftp jelas 
tidak cukup keren untuk kebutuhan strong 
authentication, encryption, proxy support, 
dan caching. Selain itu, fasilitas locking 
sangat diperlukan oleh Heriyadi. 

Solusi untuk Heriyadi dan Lely adalah 
penggunaan WebDAV untuk bekerja secara 
kolaboratif. Dengan penggunaan WebDAV 
yang baik, Heriyadi dan Lely dapat saling 
kirim mengirim file dengan aman, cepat, 
dan mudah. Heriyadi dan Lely dapat pula 
menggunakan versioning untuk menjaga 
perubahan yang mereka kerjakan. Dan 
mereka mendapatkan segala kemampuan 
HTTP. Bahkan, dengan penggunaan Davfs 
di Linux, mereka dapat bekerja pada 
WebDAV server seperti halnya bekerja 
dengan folder biasa. Tertarik? 


Apa itu WebDAV? 

Beberapa pihak lebih menyukai istilah DAV 
dibandingkan dengan WebDAV. DAV 
sendiri adalah singkatan dari Distributed 
Authoring and Versioning, suatu perluasan 
protokol HTTP yang memungkinkan 


pengguna untuk bekerja secara 
terdistribusi. Pengertian bekerja di sini 
tentunya juga melibatkan penulisan atas file 
tertentu. Dengan demikian, apabila tanpa 
WebDAV kita akan mendapatkan 
kemampuan read-only dari HTTP, maka 
dengan hadirnya WebDAV, kita akan 
mendapatkan fasilitas read-write. 

DAV menambahkan method dan header 
untuk HTTP. DAV menspesifikasikan 
bagaimana menggunakan segala 
penambahan fasilitas, cara untuk 
menformat reguest dan response serta 
segala perubahan pada tingkah laku HTTP. 

Seperti kasus Heriyadi dan Lely, DAV 
sangat berguna untuk bekerja jarak jauh. 
Setiap pelaku yang terlibat dapat langsung 
bekerja, bahkan dalam beberapa kondisi 
dapat langsung bekerja di web. Dalam 
bentuk yang lebih nyata, DAV seringkali 
digunakan oleh CMS (Content Manage- 
ment System) untuk meningkatkan 
kemudahan penggunaan. 

WebDAV diramalkan dapat menggan- 
tikan beberapa protokol yang aktif bekerja. 
Seperti halnya adalah protokol POP3 dan 
IMAP. Percaya atau tidak, Anda bisa 
membaca e-mail dengan WebDAV client! 


(€ Appilcations Aotins ENAK MI Do — Mon Octis,imss) te) oo" Applbations Actns MENAK  D — Mon Oet 13, 17:59 16) 22? 
aj Temina -ax rT Zope on htip/Mosalhos:8080 - Mozila I- 5x 
Elle Edit View Terminal Go Help oo lie Edit View Go Bookmarks Tools Window Help | 
Temuat Terminal Ul mmok » Foward - Reload Stop | dk hitpvMMooalhost:8020/manage pa To | 
Inost:2080 , | Sal | 
pengen CA YADAV Freguentiy Asked Ouestiona ” .£ Zope on hitp:/Mooalhost:8080 x 
2 re taitan So) 
(B Control Panel 
aol users Folderat / Hepi 
MM temp folder 
2 @ Zope Corporation Aocelerated HTTP Cache Manager »| Add | 
x a Petreah 
BE 282 Oct & 00:27 PR tes Lust Modifedi 

IT (@ Control Panel (Control Panel) 2003-10-06 00:28 

7 Badan) 528 Kb 2009-10-18 16:44 

IT Gi 201 users (User Folder) 1998-12-30 09:23 

IT # trowser Jd. manager (Browser Id Manager) 2003-10-06 00:27 

7 @arorlog 2003-10-06 00:27 

IT 0 indee html 1Kb 2001-01-21 04:39 

IT # sesslon data manager (Session Data Manager) 2003-10-06 00:27 

IT “# standard error message (Standard Error Message) 1Kb 2001-01-21 04:39 

IT “# standard htmi footer (Standard Htmi Footer) 1 Kb 2001-01-21 04:39 

IT Sg standard. html header (Standard Html Header) 1Kb 2001-01-21 04:39 

IT iO) standard templatept 1 Kb 2003-10-06 00:27 

IT M temp. folder (Temporary Folder) 2003-10-13 17:30 

Rename | Cut | Copy | Delete | Impor/Erpori | SelecrAlt 

5 Bl SaX | ar 
101 || Eiwebdav.axw - OpenOffice.c iZope on hitp-/Mooalhost:201 Terminal Aa 01 || Eiwebdav.sxw - OpenOfice.c Zoo on hitp-/Mooalhos-201 Terminal | 


& Melihat isi direktori dari cadaver 


50  InroLINUX JANUARI 2004 


& Melihat isi direktori dari Zope 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


WebDAV di Linux 


pas atlons Action MEA MI Ho —i Mon Octts, 1817) to" € Applications Action MEA MI Ho —i Mon Oct 18, 18:17) te? 
Zops on Tilp/MosalhosE 5050 “Mosila J- 5x Bm Zops on hilp/Mosalhost8050 “Mosila I- 5x 
Ele Edit View Go Bookmarks Tools Window Help HE Edit View Go Bookmarks Tools Window Help | 
Baok Forward » Reload | Stop | 4 hitpi/focalhost:8o80/manage sl il Back » Forward x Reload Stop | 48 http//localhost:8080/manage sl | 
Sa 
| RSU Freguentiy Asked Ouestions 1 £ Zope on htip:/localhost:B080 x (&1 DEDAN Freguently Asked Ouestions 1 £ Zope on hitp-/Nocalhost:B080 x 
2 Pre taitun ST | 
zan vew Properties Undo zan vew Properties Security Unde 
| 
Birieat /Mapar Help! Elrileat /va.par d Helpl 
Je ee ma aan en bel bla ar Yara Gap Ala Yi Hm ito Iv ate the data for this fle object using the form below. Select a data file irom your local computer by clicking the browse button and 
|lctick uptoad to update the contents of the file. You may also edit the file content directiy if the content Is a text type and small enough to be |lctlek uptoad to update the contents of the file. You may also edit the file content directiy if the content Is a text type and small enough to be 
|ledited in a text area. | 
| rntre — (rate — 
| content Type poicatovpat (content Type poilcatovpai 
!| preconettton || preconettton 
'l Last Moditied 2003-1043 18:13 Last Modified 2003-1043 18:13 
(rute size 510,758 bytes (rute size 510,755 bytes 
an 3 Locked by WebDAV 
is Data ——i File Data Browse... 
asia Locked by WebDAV 
Sala | (-elar Bb Eh ae GB | Done (la 
0 |:| Piwebdav.sxw - OpenOffice.c fZope on hitp:/Mlocalhosi:201 EM Terminal esa 0 || Binebiav.sxw - OpenOffice.c (flZope on hitp-Mlocalhost:01 EM Terminal I Ba 


& File a.pdf di ZMI tidak terkunci 


Bahkan salah satu contoh di dokumentasi 
resmi cadaver (salah satu WebDAV client) 
menggambarkan cara untuk membaca e- 
mail dari server Hotmail. 

Dan satu lagi yang paling menguntung- 
kan, DAV adalah teknologi terbuka. Sistem 
operasi mana saja yang ingin mengikuti 
teknologi terbaru sepertinya harus 
mendukung protokol ini. Windows, Linux, 
dan Mac OS telah terbukti sangat 
mendukung. 


WebDAV dan FTP 

Kalau hanya untuk transfer file, kenapa 
harus sampai menggunakan WebDAV? 
Bukankah FTP berfungsi untuk melakukan 
transfer file? Ada beberapa kelemahan FTP 
yang membuat FTP kurang layak untuk 
dipakai. 

Yang pertama-tama adalah DAV 
mengambil segala keuntungan dari HTTP. 
Hal tersebut termasuk otentikasi yang kuat, 
enkripsi, dukungan proxy, dan caching. 
Yang kedua, transfer pada HTTP dapat 
dilakukan secara lebih efisien karena 
beberapa transfer dapat di-pipeline melalui 
sebuah koneksi TCP tunggal, sementara, 
setiap transfer pada FTP memerlukan 
koneksi baru. 

WebDAV kini banyak didukung oleh 
web server terkemuka, di antaranya 
Apache dan komponen Zope. 


Server WebDAV 

Untuk mencoba WebDAV, kita 
memerlukan sebuah server. Bagi fanatik 
Apache, Anda bisa mempergunakan 


& File a.pdf di ZMI terkunci 


mod dav. Dalam artikel ini, kita akan 
mempergunakan Zope. Zope siap untuk 
bekerja dalam protokol DAV. Jalankanlah 
Zope Anda. 


Client untuk WebDAV 

Saat ini, terdapat banyak sekali client untuk 
WebDAV yang bisa digunakan. Sebagian di 
antaranya adalah free software, dan 
sebagian lagi adalah software proprietary. 
Salah satu client berbasiskan teks yang luar 
biasa adalah cadaver. Cadaver 
menggunakan interface teks dan 
tampilannya sangat mirip dengan tampilan 
ftp client berbasis teks lainnya. 

Sebagai WebDAV client berbasis teks, 
kemampuan cadaver sangat patut diberikan 
acungan jempol. Dengan cadaver, kita 
dapat melakukan upload ataupun download 
file. Selain itu, fasilitas help yang diberikan 
juga cukup memadai, walaupun tidak 
berlebihan. Operasi namespace seperti 
copy dan move juga didukung dengan baik. 
Begitupun dengan fasilitas untuk bekerja 
dengan collection/direktori. Property 
manipulation dan recource locking adalah 
fasilitas tambahan yang sangat berguna. 

Apabila Anda menggunakan Debian, 
installah cadaver dengan perintah berikut 
ini: 
apt-get install cadaver 


Untuk distro lain, carilah ke dalam 
cdrom distro Anda. Apabila tidak 
didapatkan, carilah rpm yang dipaketkan 
untuk distro Anda oleh pihak ketiga. 
Apabila masih tidak tersedia, lakukan 


www.infolinux.web.id 


kompilasi dengan men-download source 
code-nya terlebih dahulu di http:// 
www. webdav.org/cadaver/. 

Setelah terinstal, jalankanlah cadaver 
dengan perintah: 
cadaver 


Sebuah prompt akan ditampilkan untuk 
Anda. Sampai saat ini, Anda menjumpai 
prompt seperti halnya prompt pada 
beberapa ftp client berbasis teks. Segala 
perubahan akan langsung dikerjakan pada 
server. 


Melakukan koneksi 

Berikanlah perintah open LXhost» untuk 
membuka koneksi dengan server yang 
mendukung WebDAV. 

Contoh: open http://localhost:8080/ 


Tanda seru pada prompt akan digantikan 
dengan path aktif. 


Melihat isi direktori/collection 
Sama seperti halnya pada FTP ataupun file 
sistem, berikanlah perintah Is. 

Contoh: Is 


Membuat direktori/collection 
Untuk membuat direktori/collection, 
berikanlah perintah mkcol. Anda harus 
melalui proses authentikasi terlebih dahulu. 
Masukkanlah username dan password. 
Contoh: mkcol A 


Masuk ke dalam direktori 
Berikanlah perintah cd untuk masuk ke 


InroLINUX JANUARI 2004 51 


WebDAV di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(€ Applcations Actins ENAK MI K5 —i 4 Mon Oot13,1:181) Ht ) —" Appicatons Actions MEN KI E| Mon Ost 13, 23:12 10) &£ 
& ops on Hip MosBIhsEaoa - 83X at Temina? - 8x 
HE Edit View Go Bookmarks Tools Window Help | Ele Edit View Terminal Go Help 
1 Back » Fowari - Reload Stop | dk hitpvMMooalhost:2020/manage “Ja Terminal |Teminal 
aa 
9 Zon esa tamatan Area anioanaaa : 

Par aatan A 


AA WebDAV Lock Manager at /Control Panei/DavLocks 


Mtemp todder IAI looked objeots tram path /A are listed below. 
0 Zape Corporation 
Petresh 'Search for locked objects starting from path: Rp Go 
Losked Item 
TA Napdi 
SelecrAl | Untockobiects 


Lock Info 
Owner: /acl users/admin, Token: 
0.0290004044204-0.545140768198-00105A989226:1066043874.480 


te 5 ga | Done 
10x |:| Biwebiav.sxw - OpenOlfice (ElZope an http-/Mocalhosi:501 GI Terminal | 


P— si 


PE EC B3 Re MEA 


AA lav.sxw - OpenOffice.c) Terminal 


| izope on hitp:/Mocalhost:801| he 


& Mencari object yang terkunci dengan ZMI 


dalam suatu direktori 
Contoh: cd A 


Melihat direktori aktif 
Berikanlah perintah pwd untuk melihat 
direktori aktif 

Contoh:pwd 


Melihat isi file teks 

Gunakanlah perintah less untuk melihat isi 
dari suatu file teks di server. 

Contoh: less index html 


Men-download file 

Sama seperti halnya FTP, cadaver pun 
mendukung perintah get untuk men- 
download file. 

Contoh: get index html 


Meng-upload file 

Berikanlah perintah put untuk meng-upload 
file. 

Contoh: put index html 


Menghapus file 

Berikanlah perintah delete untuk 
menghapus file. 

Contoh: delete index html 


Meng-copy file 

Meng-copy file dapat dengan mudah 
dikerjakan dengan perintah copy. 
Contoh: copy index html index html2 


Mengunci sebuah resource 


Dalam bekerja secara kolaboratif, ada 
kalanya kita perlu mengunci sebuah 


52  InroLINUX JANUARI 2004 


4 Penggunaan DAVFS 


resource agar tidak dimodifikasi oleh pihak 
lain terlebih dahulu. Berikanlah perintah lock 
untuk mengunci sebuah resource. 

Contoh: lock a.pdf 


Membebaskan resource 
Untuk membebaskan resource yang 
terkunci, berikanlah perintah unlock. 
Contoh: unlock a.pdf 


DAVFS 

Penggunaan DAVfs memungkinkan Anda 
untuk mengakses DAV Server seperti 
halnya mengakses file sistem. Untuk 
menggunakan Dav file system, pastikan 
Anda mengaktifkan dukungan coda file 
system di kernel Anda. Coda file system 
dapat diaktifkan pada File 

Systems |Network File Systems |Coda file 
system support. Untuk mengetahui apakah 
sistem Anda telah memiliki dukungan Coda 
file system, berikanlah perintah berikut ini: 
$ grep coda /proc/filesystems 

hnodev coda 


Apabila perintah grep menampilkan hasil 
seperti pada contoh, maka Anda telah 
mengaktifkan dukungan Coda pada kernel. 
Lanjutlah ke langkah berikutnya. Apabila 
perintah tersebut kembali ke prompt tanpa 
menampilkan hasil apapun, maka jangan 
khawatir terlebih dahulu. Umumnya, coda 
telah diaktifkan dalam modul. Beberapa 
distro hadir dengan dukungan coda file 
system. Berikan perintah berikut ini apabila 
perintah grep sebelumnya tidak 
memberikan output apapun juga: 


www.infolinux.web.id 


# modprobe coda 


Apabila masih terjadi kesalahan, 
sepertinya kompilasi ulang kernel dengan 
pengaktifan Coda harus dilakukan. 

Langkah berikutnya, download-lah 
source code DAVFS2 terlebih dahulu di 
http,//dav.sourceforge.net. Setelah itu, 
lakukanlah perintah-perintah berikut ini: 
tar zxvf davfs2-0.2.1.tar.gz 
cd davfs2-0.2.1/ 

.Iconfigure 
make 

su 

make install 


Berikut ini adalah contoh-contoh penggu- 
naan mount.davfs untuk proses mounting: 
@ mount.davfs http://localhost:8080 /mnt/ 


@ mount.davfs http://localhost:8080 /mnt/ 
-0 username —- nopri,password -— nopri 


Untuk unmounting, lakukanlah seperti 
biasa: 
umount /mnt 


Kini Anda dapat mengakses WebDAV di 
direktori lokal Anda. Luar biasa, bukan? 

Selesai sudah perkenalan kita dengan 
WebDAV, sebuah protokol yang sangat 
berguna. Dengan WebDAV, perbedaan 
jarak tidak membuat pekerjaan menjadi 
lebih susah dan merepotkan. Bekerja secara 
kolaboratif pun menjadi lebih seru dan 
menyenangkan. Tetap berkarya! 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linked List pada C 


Akan bekerja dengan record dalam jumlah besar? Barangkali Anda 
membutuhkan alokasi memory dinamis dengan penggunaan J/inked list. 
Alokasi memory konvensional tidak lagi bisa diandalkan. 


ekerja dengan data yang besar 

tidak dapat kita hindari. Dan tidak 

jarang pula, data besar tersebut 
memiliki hubungan yang erat. Sebagai 
contoh, kita akan bekerja dengan file yang 
menyimpan sangat banyak record, di mana 
setiap record juga memiliki banyak fie/d. 
Tugas kita tidak hanya sekadar 
menampilkan setiap record-nya, melainkan 
harus pula menambahkan record, 
menghapus beberapa record sesuai 
keinginan user, sampai mengurutkan 
record! Kondisi tersebut mengharuskan kita 
memiliki satu rantai data yang panjang dan 
saling berhubungan. Rantai data tersebut 
harus mampu menampung semua data 
yang kita miliki. Penggunaan array saja jelas 
tidak bisa, karena kita bekerja dengan 
barisan data heterogen. 

Kita perlu menggunakan union ataupun 
struct. Namun, kita juga tidak dapat 
semena-mena menggunakan array of struct 
dalam jumlah besar. Karena lokasi 
penampungan memory untuk alokasi 
konvensional tidak akan mempu mencukupi 
kebutuhan memory kita. Selain itu, kita 
mungkin akan melakukan alokasi dan 
dealokasi beberapa kali di dalam program 
untuk mengoptimasi penggunaan memory. 
Solusi yang lebih baik adalah menggunakan 
linked list, baik singly (single) linked list 
ataupun doubly (double) linked list. 


Pembuatan struct 

Apa yang harus kita lakukan kali pertama 
adalah mengerti penggunaan struct di C. 
Bagi pengguna Pascal, struct adalah istilah 
di C untuk record. Penggunaan struct 
memungkinkan kita bekerja dengan satu 
record yang memiliki banyak field. Kita 
akan mulai dengan penggunaan struct 
sederhana. 

#include «stdio.h» 


int main/() 


( 


struct Test 


( 
int x: 
char c: 


Ii 


struct Test test1: 


UI 


10: 
Ar: 


test1.x 
test1.c 


11) 


printf(“Isi dari test1.x: Yodin”, 
test1.x): 
printf(“Isi dari test1.c: Yocln”, 
test1.c): 


return 0: 


Program sederhana tersebut akan mem- 
buat satu struct bernama Test, kemudian 
membuat variabel test1 yang bertipe Struct 
Test. Setelah itu, nilai 10 dan 'A' masing- 
masing akan diisikan ke field x dan c untuk 
test1 tersebut. Terakhir, program mencetak 
isi dari test1.x dan test1.c. 

Perhatikanlah kode berikut ini: 

1. struct Test 
| 
int x: 
Char c: 


Y: 
2. struct Test test1: 


3. test1.x 
test1.c 


10: 
AA: 


1) 


1 


Bagian (1) memperlihatkan bagaimana 
mendeklarasikan sebuah struct dengan 
nama Test. Sementara, bagian (2) mem- 
perlihatkan bagaimana mendeklarasikan 
variabel test1 yang bertipe Struct Test. 
Bagian terakhir, memperlihatkan bagaimana 
cara mengakses field di dalam test1. 


www.infolinux.web.id 


Linked List pada C 


Ka Sa! 


Palaran, Sayang 
MM 21 


Struct adalah salah satu dasar 
penggunaan linked list. Apabila 
pemahaman akan struct sudah baik, maka 
penggunaan linked list akan semakin 
mudah. Berikutnya, kita akan membahas 
lebih jauh tentang alokasi memory dinamis. 


Alokasi memory dinamis 
Setelah memahami penggunaan struct, kita 
akan bergerak ke pengalokasian memory 
secara dinamis. Setelah yang satu ini beres, 
maka kita akan melangkah dengan tenang 
ke linked list. 

Anda membutuhkan sebuah array of 
Character yang begitu panjang. Dan 
sayangnya, array tersebut mungkin tidak 
Anda perlukan sepanjang program berjalan. 
Memesan memory secara konvensional 
seperti char sI(100001 mungkin mudah 
dipakai. Sayangnya, kita akan kehilangan 
kebebasan untuk mendealokasikan memory 
yang sudah tidak terpakai. Sementara, C 
bukanlah Java atau Python yang cukup 
pemaaf dan sangat mengerti kelalaian 
programer dalam menggunakan memory. 
Apa yang akan terjadi apabila Anda 
memiliki banyak variabel sejenis char 
sI10000| tanpa pengalokasian dinamis? 

Melangkah lebih jauh, apa yang akan 
terjadi dengan memory sistem apabila kita 
menggunakan array of struct besar dalam 
jumlah banyak? Kita menjadi begitu boros 
dengan sumber daya yang cukup terbatas! 
Kita butuh alokasi memory secara dinamis. 

Pengalokasian memory secara dinamis 
dapat dilakukan dengan salah satu fungsi 
alokasi memory yaitu malloc(). Sementara, 
lawannya, dealokasi memory , dapat 
dilakukan dengan memanggil fungsi freel). 


Fungsi malloc() 
void "“malloc(size t size): 


Fungsi ini dideklarasikan di dalam header 


stdlib.h. Dengan demikian, jangan lupa 
untuk meng-include header tersebut. Fungsi 


InroLINUX JANUARI 2004 53 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linked List pada C 


ini akan meminta memory sebanyak size 
bytes, dan apabila sukses, pointer ke lokasi 
memory yang dipesan akan dikembalikan. 
Apabila gagal, fungsi ini akan 
mengembalikan NULL. Memory yang 
dialokasikan tidak akan dibersihkan. Hal ini 
berbeda dengan fungsi calloc/). 

Linux mengikuti prinsip optimistic 
memory allocation strategy. Hal ini berarti, 
apabila malloc() sukses dan mengembalikan 
nilai bukan NULL, tidak akan ada jaminan 
bahwa memory selalu tersedia. Pustaka libc 
(di atas 5.4.23) dan GNU Libc (2.x) datang 
bersama mallloc() yang dapat dipengaruhi 
oleh variabel environment. 

Umumnya, kita juga melibatkan 
penggunaan typecasting. 


Fungsi freel() 
void freelvoid “ptr): 


Fungsi ini dideklarasikan di dalam header 
stdlib.h. Dengan demikian, jangan lupa 
untuk meng-include header tersebut. Fungsi 
ini akan membebaskan memory teralokasi 
yang ditunjuk oleh variabel ptr. Apabila ptr 
adalah NULL, maka tidak ada operasi yang 
akan dilakukan. Fungsi ini tidak 
mengembalikan nilai. 


Contoh: 

Sebagai contoh, kita akan mengalokasikan 
array of character sejumlah 50000 buah 
secara dinamis. Untuk itu, kita akan 
menggunakan kode berikut ini: 

#include «stdio.h» 

#include «stdlib.h» 


int main() 
! 
Char "s -— (char “) malloc (50000 “ 
sizeof (char)): 
freels): 
return 0: 


Program ini tidak melakukan tindakan 
yang visible terhadap pengguna. Berikut ini 
adalah penjelasan untuk fungsi malloc() dan 
freel) yang digunakan. 

1. char “s — (char ") malloc (50000 “ 
sizeof (char)): 


2. freels): 


54  InroLINUX JANUARI 2004 


Pada bagian (1), kita memesan memory 
sejumlah 50000 kali ukuran char. Setelah 
itu, kita melakukan typecasting ke bentuk 
char “. Sementara pada bagian (2), kita 
membahaskan memory teralokasi. 

Contoh berikut mungkin akan sedikit 
lebih dekat kepada penggunaan linked list. 
Kita akan memesan sebuah struct secara 
dinamis. 

#include «stdio.h» 
#include «stdlib.h» 


int main() 
( 
struct Test 
( 
int x: 
Char c: 
Hp 


struct Test “ test1 -— (struct Test 
#) malloc (sizeof (struct Test)): 


test1 -5 x — 10: 

test1 -5» c - 'A" 

printf(“Isi dari test1-»x: Yodln”, 
test1- 25x): 

printf(“Isi dari test1-»c: Yocin”, 
test1-5c): 

free(test1): 

return 0: 


Sama seperti contoh struct sebelumnya, 
program ini mengisikan nilai 10 dan A 
kepada masing-masing field x dan c struct 
test1. Setelah itu, pencetakan dilakukan. 
Bedanya, contoh yang satu ini menggu- 
nakan alokasi memori secara dinamis yang 
ditandai dengan pemanggilan fungsi 
malloc(). Perhatikanlah bagian berikut ini: 
1. struct Test 

( 

int x: 
Char c: 


k 


2. struct Test " test1 - (struct Test ") 
malloc (sizeof (struct Test)): 


3. test1-2» x 
test1 -5 c 


10: 
LA: 


|) 


www.infolinux.web.id 


4. freeltest1): 


Pada bagian (1), seperti contoh 
terdahulu, kita mendeklarasikan Struct 
Test. Pada Bagian (2), kita memesan 
memori secara dinamis yang akan 
digunakan oleh struct test1. Kita memesan 
sejumlah ukuran Struct Test, dan hasilnya 
akan digunakan untuk menyimpan test1. 
Perhatikan bagian (3). Apabila sebelumnya 
kita menggunakan notasi titik untuk 
mengakses field, maka dalam 
pengalokasian dinamis ini, kita 
menggunakan notasi -»5. Bagian terakhir 
akan membebaskan memory teralokasi. 

Saatnya untuk terbang ke singly linked 
list. 


Singly linked list 
Secara teori, linked list adalah sejumlah 
node yang dihubungkan secara linier 
dengan bantuan pointer. Dikatakan singly 
(single) linked apabila hanya ada satu 
pointer yang menghubungkan setiap node. 

Setiap node akan berbentuk struct dan 
memiliki satu buah field bertipe struct yang 
sama, yang berfungsi sebagai pointer. 
Dalam menghubungkan setiap node, kita 
dapat menggunakan cara first-create-first- 
access ataupun first-create-last-access. 
Dalam artikel ini, kita hanya akan 
membahas cara first-create-first-access. 

Kita akan mulai dengan deklarasi struct 
untuk node. 

struct tnode 
! 
int x: 
struct tnode “next: 


Yang berbeda dengan deklarasi struct 
sebelumnya adalah satu field bernama 
next, yang bertipe struct tnode. Hal ini 
sekilas dapat membingungkan. Namun, 
satu hal yang jelas, variabel next ini akan 
menghubungkan kita dengan node di 
sebelah kita, yang juga bertipe struct tnode. 
Hal inilah yang menyebabkan next harus 
bertipe struct tnode. 

Asumsikan kita memiliki sejumlah node 
yang selalu menoleh ke sebelah dalam arah 
yang sama. Atau, sebagai alat bantu, Anda 
bisa mengasumsikan beberapa orang yang 
bermain kereta api. Yang belakang akan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


memegang yang depan, dan semuanya 
menghadap arah yang sama. Setiap pemain 
adalah node. Dan tangan pemain yang 
digunakan untuk memegang bahu pemain 
depan adalah variabel next. Sampai di sini, 
kita baru saja mendeklarasikan tipe data 
dasar sebuah node. 

Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan 
beberapa variabel pointer bertipe struct 
tnode. Beberapa variabel tersebut akan kita 
gunakan sebagai awal dari linked list, node 
aktif dalam linked list, dan node sementara 
yang kita gunakan dalam pembuatan node 
di linked list. Berikan nilai awal NULL 
kepada mereka. 

Berikan deklarasi seperti berikut ini: 
struct tnode “head -NULL, “curr- NULL, 

“hode - NULL: 


Dengan demikian, sampai saat ini, kita 
telah memiliki tiga node. Satu sebagai 
kepala (head), satu sebagai node aktif 
dalam linked list (curr) dan satu lagi node 
sementara (node). 

Kita telah siap untuk membuat singly 
linked list. Untuk itu, kita akan 
memasukkan nilai tertentu sebagai nilai 
untuk field x dengan cara melakukan 
perulangan sehingga campur tangan user 
tidak diperlukan. 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, 
kita akan membuat singly linked list dengan 
cara first-create-first-access. Dengan cara 
ini, node yang dibuat pertama akan menjadi 
head. Node-node yang dibuat setelahnya 
akan menjadi node-node pengikut. Untuk 
mempermudah pengingatan, ingatlah 
gambar anak panah yang mengarah ke 
kanan. Head akan berada pada pangkal 
anak panah, dan node-node berikutnya 
akan berbaris ke arah bagian anak panah 
yang tajam. 

Ihead|- » Inode1I-» Inode2I-» Inode31... 
Inodenl- » NULL 


Apabila kita perhatikan, setiap node 
memiliki petunjuk untuk node sebelahnya. 
Bagaimana dengan node terakhir? Kita 
berikan nilai NULL. Dengan demikian, setiap 
node kebagian jatah. 

int i: 


for (i-0: ix 5: it #) 


( 
node — (Istruct tnode “) 
malloc (sizeof(struct tnode)): 
node -25 x - i: 
if (head — - NULL) 
( 
head - node: 
curr — node: 
Jelse 
( 
curr -5 next — node: 
curr — node: 
) 
) 


curr -5 next - NULL: 


Berikut adalah penjelasan kode-kode 
pembuatan singly linked list tersebut. 
Pertama-tama, kita membuat perulangan 
dari O sampai 4, yang dimaksudkan untuk 
membuat lima buah node yang masing- 
masing field x nya berisikan nilai dari O 
sampai 4. Pembuatan node dilakukan 
dengan fungsi malloc/). 

for (i-0: ix 5: it #) 

| 
node - (struct tnode ") 
malloc (sizeof(struct tnode)): 
node -2 x - i: 


Linked List pada C 


Setelah itu, kita perlu membuat node 
dan penghubung. Pertama-tama, kita akan 
menguji apakah head bernilai NULL. Kondisi 
head bernilai NULL hanya terjadi apabila 
kita belum memiliki satu node pun. Dengan 
demikian, node tersebut akan kita jadikan 
sebagai head. Node aktif (curr), juga kita 
dapat dari node tersebut. 

Sekarang, bagaimana kalau head tidak 
bernilai NULL alias kita telah memiliki satu 
atau lebih node? Yang pertama kita lakukan 
adalah menghubungkan pointer next dari 
node aktif (curr) ke node yang baru saja 
kita buat. Dengan demikian, kita baru saja 
membuat penghubung antara rantai lama 
dengan mata rantai baru. Atau, dalam 
permainan kereta api, pemain paling depan 
dalam barisan lama akan menempelkan 
tangannya pada bahu pemain yang baru 
bergabung. Node aktif (curr) kemudian kita 
pindahkan ke node yang baru dibuat. 

if (head —- — NULL) 


( 
head - node: 
curr — node: 
lelse 
( 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JANUARI 2004 55 


Linked List pada C 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


curr -5 next — node: 
curr — node: 


Setelah semuanya dibuat, sudah 
saatnya bagi kita untuk menghubungkan 
pointer next untuk mata rantai terakhir ke 
NULL. 

curr -5 next — NULL: 


Dan bravo! Singly linked list baru saja kita 
Ciptakan. Ada yang terlupa? Ada. Bagai- 
mana kita tahu bahwa linked list yang kita 
Ciptakan adalah linked list yang benar? Salah 
satu cara untuk mengetahuinya adalah 
dengan mencetak field x untuk semua node. 
Dari head sampai node terakhir. 


curr — head: 
while (curr !- NULL) 
( 


printf(“fod “, curr -5 x): 
curr — curr -25 next, 


) 


printf(n” ): 


Pertama-tama, kita meletakkan node aktif 
(curr) ke posisi head. Setelah itu, kita akan 
pindahkan kunjungi satu per satu node 
dengan memindahkan node aktif (curr) ke 
posisi sebelahnya. Semua kunjungan 
tersebut akan kita lakukan apabila node aktif 
(curr) tidak menemui NULL. Anda mungkin 
ingin menambahkan pemanggilan freel) 
untuk melakukan dealokasi. 

Kode selengkapnya: 

#include «stdio.h» 
#include «stdlib.h» 


int main|() 
( 
struct tnode 
( 
int x: 
struct tnode “next: 
1 


struct tnode “head -NULL, 
#curr - NULL, “node - NULL: 


int i: 
for (i-0: ix 5: it #) 


( 


node — (struct tnode ") 


56  InroLINUX JANUARI 2004 


malloc (sizeof(struct tnode)): 


node -5 x - i: 
if (head - - NULL) 
( 
head — node: 
curr — node: 
yelse 
( 


curr -5 next — node: 
curr — node: 


curr -5 next — NULL: 


curr — head: 
while (curr !- NULL) 
( 


printf(”9od “, curr - 5 x): 
curr — curr -2 next, 


) 


printf( In”): 


return 0: 


Singly linked list pun selesai. Siap 
terbang lebih tinggi untuk doubly (double) 
linked list? 


Doubly linked list 
Apabila dalam singly linked list setiap node 
memiliki satu pointer yang menunjuk ke 
node sebelahnya, maka doubly linked list 
lebih serakah dengan membuat setiap node 
memiliki dua buah pointer: ke sebelah kiri 
(sebelum) dan ke sebelah kanan (setelah). 
Gambarkan sekali lagi dalam anak panah 
berikut ini: 
NULL «-IheadI- » «-Inode1J-» « -Inode2I- 
2... S -Itaill- » NULL 


Bertambah lagi komponen yang akan 
kita gunakan. Apabila dalam singly linked 
list kita hanya memiliki head, curr dan 
node, maka untuk doubly linked list, kita 
menambahkan satu penunjuk yang 
berfungsi sebagai akhir dari list: tail. Bagian 
kiri dari head akan menunjuk ke NULL. 
Demikian pula dengan bagian kanan dari 
tail. Setiap node saling terhubung dengan 
pointer kanan dan kiri. 


www.infolinux.web.id 


Bagaimana dengan permainan kereta api 
kita yang populer tersebut? Sayang sekali. 
Kita tidak dapat memainkannya lagi. 
Sebagai gantinya, kita akan memainkan 
sesuatu yang lebih menarik. Saling 
berpegangan tangan, kemudian membuat 
barisan. Setiap pemain memegang teman di 
sebelah kirinya dengan tangan kiri, dan 
memegang teman di sebelah kanannya 
dengan tangan kanan. Bagaimana dengan 
pemain-pemain paling ujung yang kese- 
pian? Pemain paling kiri akan memegang 
udara dengan tangan kirinya, dan pemain 
paling kanan akan memegang udara 
dengan tangan kanannya. 

Seperti biasa, kita mulai dengan pem- 
buatan struct tnode. Harap diperhatikan 
bahwa kini kita juga memiliki pointer prev 
selain next. 

struct tnode 


( 
int x: 
struct tnode “prev: 
struct tnode “next: 
Ng 


Kemudian, tiba saatnya bagi kita untuk 
mendeklarasikan beberapa node yang akan 
kita gunakan sebagai head, tail, node aktif 
(curr) dan node sementara (node). 

struct tnode “head - NULL, 
“curr - NULL, “node — NULL, 
“tail - NULL: 


Sama seperti pada pembuatan singly 
linked list, dalam pembuatan doubly linked 
list ini, kita akan membuat sebuah 
perulangan sebanyak 5 kali untuk 
mengisikan nilai O sampai 4 ke dalam field 
Xx untuk masing-masing node. 

int i: 

for li-0:ix 5:i4 4) 

! 
node — (struct tnode ") 
malloc (sizeof(struct tnode)): 


node -25 x - i: 

if (head — - NULL) 

( 
head — node: 
head -» prev - NULL: 
curr — node: 

Jelse 

( 


curr -5 next — node: 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


node -5 prev — curr, 


curr — node: 
) 
) 
curr -5 next — NULL: 
tail — curr: 


Secara umum, kode yang kita buat 
hampir sama dengan pembuatan singly 
linked list. Hanya bedanya, pada doubly 
linked list, kita menghubungkan pointer kiri 
dan kanan suatu node. 

if (head - - NULL) 


( 
head — node: 
head -» prev - NULL: 
curr — node: 

lelse 

( 
curr -5 next — node: 
node -2 prev - curr: 
curr — node: 

) 


Pertama-tama, tentunya kita perlu 
menguji apakah head bernilai NULL yang 
artinya belum ada satu node pun yang 
tercipta. Apabila demikian, maka node yang 
kita buat akan menjadi head. Node aktif 
(curr) pun di set sesuai node yang dibuat. 
Dan sebagai konsekuensi dari doubly linked 
list, kita mengatur pointer prev pada head 
menunjuk ke NULL. Pada permainan 
gandeng menggandeng tangan kita, kita 
meminta satu orang untuk mulai membuat 
barisan, dengan tangan kirinya memegang 
udara dan tangan kanannya siap untuk 
menggandeng pemain berikut. 

Bagaimana kalau head tidak NULL? Hal 
tersebut berarti kita telah memiliki satu atau 
lebih node yang terhubungan secara 
double. Yang perlu kita lakukan adalah 
membuat pointer next pada node aktif 
(curr) untuk menunjuk ke node yang baru 
saja kita buat. Dan tidak lupa, sebagai 
konsekuensi dari doubly linked list, kita juga 
membuat pointer prev pada node yang baru 
saja kita buat untuk menunjuk kepada node 
aktif (curr). Setelah keduanya saling tahu 
kiri dan kanan masing-masing, kita 
memindahkan node aktif (curr) ke node 
yang baru saja dibuat. Pada permainan kita, 
satu atau lebih pemain telah membentuk 
barisan. Lalu datang pemain baru. Pemain 


kesepian di barisan akan menggandeng 
pemain yang baru bergabung tersebut 
dengan tangan kanannya. Sementara, 
pemain baru akan menyambut dengan 
tangan kirinya. Maka pemain baru telah 
tergabung ke dalam barisan. Dan tidak 
lupa, pemain aktif (yang akan meggandeng) 
kita pindahkan ke pemain baru tersebut. 
Setelah semuanya terbentuk, saatnya 

untuk menutup doubly linked list. Pemain 
baru dilarang masuk dulu. Ekor (tail) akan 
kita pindahkan ke node terakhir. 

curr -5 next — NULL: 

tail - curr, 


Untuk menguji keberhasilan doubly 
linked kita, kita akan mencetak dari awal 
list sampai akhir list: 


curr — head: 
while (curr !- NULL) 
( 


printf(“fod “, curr - 5 x): 
curr — curr -2 next, 


) 


printf( n”): 


Dan karena apa yang kita buat adalah 
doubly linked list, maka kita juga dapat 
mencetak dari tail sampai head. Berikut ini 
adalah caranya: 


curr — tail: 
while (curr !- NULL) 
( 


printf("9od “, curr -5 x): 
curr — curr -5 prev, 


) 


printf( 1n”): 


Anda mungkin ingin membebaskan 
memori teralokasi dengan pemanggilan 
fungsi freel). 

Kode selengkapnya: 

#include «stdio.h» 
#include «stdlib.h 


int main|() 
( 
struct tnode 
( 
int x: 
struct tnode "prev: 
struct tnode “next: 
jha 


www.infolinux.web.id 


Linked List pada C 


struct tnode “head -NULL, 
#curr - NULL, “node -NULL, 
“tail - NULL: 

int i: 


for (i-0six 5:4 4) 


t 
node — (struct tnode ") 
malloc (sizeoflstruct tnode)): 
node -25 x - i, 
if (head — — NULL) 
( 
head — node: 
head -»5 prev - NULL: 
curr — node: 
lelse 
( 
curr -5 next - node: 
node -5 prev - curr, 
curr — node: 
) 
) 
curr -5 next — NULL: 
tail — curr, 
curr — head: 
while (curr !- NULL) 
| 
printf(”9od “, curr -5 x): 
curr — curr -5 next, 
) 
printf( In” ): 
curr — tail: 
while (curr !- NULL) 
| 
printf("Sod “, curr -5 x): 
curr — curr -5 prev: 
) 
printf( In” ): 
return 0: 


Operasi pada linked list tidak hanya 
pembuatan dan pencetakan. Suatu saat, 
Anda mungkin perlu untuk menghapus node 
yang terletak di tengah-tengah list. Atau 
bahkan Anda mungkin perlu menyelipkan 
node di tengah-tengah node. Sama seperti 
halnya permainan gandeng-menggandeng 
tangan tersebut, sangat mungkin apabila 
tiba-tiba ada pemain baru yang ingin 
menyelipkan dirinya di tengah-tengah 
barisan. Tertantang? Selamat mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JANUARI 2004 57 


Software RAID di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Software RAID di Linux 


Data adalah bagian yang sangat penting dalam 
komputasi. Kehilangan data harus senantiasa 
dicegah. Berbagai cara bisa ditempuh. 
Menggunakan RAID adalah salah satunya. 


ayangkanlah skenario berikut ini. 

Perusahaan Anda menyimpan 

hampir segalanya secara tersen- 
tralisasi. Hampir semua data di simpan di 
dalam satu server. Dan di dalam satu 
harddisk. Backup dilakukan per minggu dan 
kemudian datanya disimpan ke dalam 
CDROM secara otomatis. Pada suatu hari, 
tanpa diduga, harddisk tersebut tiba-tiba 
berdemonstrasi mogok kerja seperti 
fenomena yang belakangan ini mudah 
ditemui di belantara ketenagakerjaan 
Indonesia. Apa yang pertama-tama 


terbayang sebagai solusi? Beli harddisk baru. 


Kembalikan data hasil back-up terakhir. Dan 
kalau cukup berminat, harddisk lama 
diserahkan ke tukang servis. Cukup banyak 
waktu yang terbuang. Dan cukup banyak 
darah yang mengalir ke otak karena stress. 
Apabila Anda rajin melakukan back-up, 
hal tersebut tentunya sudah menjadi modal 
untuk mencegah kehilangan data. Namun, 
dengan investasi sekitar Rp1 juta atau 
kurang, dan membeli satu atau dua 
harddisk baru, kita dapat membuat RAID 
secara software. Walaupun dalam praktik 
ada harddisk yang harus dikorbankan dan 
hanya menjadi mirror bagi harddisk 
pertama, data yang kita miliki akan relatif 
lebih aman lagi karena apabila salah satu 
harddisk rusak, harddisk tersebut tinggal 
dicabut dan digantikan dengan harddisk 
baru. Proses mirroring kemudian dilakukan, 
dan kini Anda memiliki dua harddisk yang 
saling mirror. Sekali lagi: satu rusak, ganti, 
mirror, dan Anda pun tenang kembali. 
Mirror hanyalah salah satu dari cara kerja 
RAID. Masih terdapat beberapa cara 
lainnya. Artikel ini difokuskan pada RAID 
level 1 yang bekerja secara mirroring. 
Untuk RAID Level 1 atau RAID1 untuk 
lebih singkat, kita perlu menyediakan dua 
atau lebih harddisk yang kemudian akan 
saling menyamakan isinya dalam block 
level. Artinya, apabila Anda memiliki dua 


58 InroLINUX JANUARI 2004 


buah harddisk masing-masing berukuran 20 
GB, maka kedua harddisk tersebut akan 
melakukan mirroring sehingga total 
kapasitas Anda hanyalah 20 GB. Apabila 
Anda menggunakan tiga harddisk, maka 
total kapasitas Anda tetap 20 GB. Sebuah 
pengorbanan memang. Satu lagi kabar 
buruk. Semua elemen RAID1 harus 
memiliki ukuran yang sama. Apabila ada 
ukuran yang tidak sama, maka kapasitas 
total adalah kapasitas yang paling kecil. 
Pemborosan terjadi di sana sini. 

Anda masih dapat mempergunakan 
spare disk, yang berarti penggunaan 
harddisk akan menjadi lebih boros lagi. 
Namun, keamanan data akan lebih terjaga 
karena proses rekonstruksi data/mirroring 
akan segera dilakukan apabila salah satu 
dari mirror mengalami kerusakan. 

Bagaimana dengan kecepatan penulisan 
pada RAID1? Kecepatannya akan sedikit di 
bawah kecepatan penulisan pada harddisk 
tunggal karena data yang ditulis harus di- 
copy-kan ke setiap elemen RAID. Begitupun 
dengan kecepatan baca. Untuk kernel 2.4, 
kecepatan bacartulis telah dikembangkan 
sangat lanjut sehingga faktor kecepatan 
tidak perlu dikhawatirkan lebih lanjut. 

Barangkali pertanyaan yang lebih 
mendasar. Kenapa harus menggunakan 
RAID? Jawabannya bisa sangat bervariasi. 
Salah satunya adalah karena keamanan 
data lebih terjamin. Backup saja tidak cukup 
karena umumnya ada selisih waktu yang 
cukup berarti. Dan selain itu, Anda bisa 
mempergunakan gabungan dari beberapa 
harddisk yang mungkin tidak terpakai. RAID 
tidak selalu harus mirroring (RAID1) yang 
boros. 

Tertarik? Kalau ya, ternyata RAID cukup 
manja. Anda harus mempersiapkan segala 
sesuatu yang diperlukan. Kita akan bekerja 
dengan RAID1. 

Yang pertama-tama, siapkan satu 
harddisk untuk percobaan. Atau, dalam 


www.infolinux.web.id 


bentuk yang lebih jelek lagi, siapkan dua 
partisi kosong berukuran sama apabila 
Anda tidak memiliki harddisk ekstra. 
Penulis menggunakan satu harddisk 
pinjaman yang penulis bagi menjadi dua 
partisi berukuran sama besar. Harap 
diperhatikan bahwa seharusnya 
penggunaan RAID tidak dilakukan pada 
harddisk yang sama karena fungsinya 
akan menjadi tidak jelas. Performa pun 
akan turun dengan drastis. Kita 
mempergunakan harddisk yang sama 
hanya sebagai contoh. 

Dua elemen RAID1 yang dibuat harus 
memiliki tipe partisi Linux RAID Autodetect, 
yang memiliki kode fd. 

Yang kedua, dan yang paling merepot- 
kan, adalah mengaktifkan dukungan RAID 
pada kernel. Saat ini, di kernel 2.4, peng- 
gunaan software RAID telah mengalami 
banyak peningkatan performa dan 
kemudian. Pastikan Anda memiliki 
dukungan RAID diaktifkan di dalam kernel 
Anda. Apabila belum, maka kompilasi 
kernel harus dilakukan. Aktifkan dukungan 
RAID pada bagian Multi-device 
support |Multiple devices driver support 
(RAID and LVM). Saat ini, kernel 
mendukung mode Linier, stripping (RAIDO), 
mirroring (RAID1), RAID4/5, Multipath. 
Sebaiknya, masukkan fasilitas ini sebagai 
fasilitas built-in. 

Yang terakhir, siapkan program mdadm. 
Beberapa saat yang lalu, penulis sibuk 
menggunakan kumpulan program raidtools. 
Akan tetapi, ternyata mdadm lebih mudah 
untuk digunakan. Apabila Anda 
menggunakan Debian, berikan perintah 
berikut ini untuk melakukan instalasi 
mdadm: 
apt-get install mdadm 


Untuk distro lain, carilah terlebih dahulu 
paket untuk distro Anda. Apabila tidak 
ditemukan, downloadlah mdadm di http:// 
www.cse.unsw.edu.au/ — neilb/source/ 
mdcti/. Mdadm dahulu bernama mddcil. 

Apabila ketiga persyaratan tersebut 
telah dipenuhi, maka kita siap untuk bekerja 
dengan RAID. 

Penulis menggunakan contoh yang jelek 
dengan penggunaan partisi-partisi dalam 
satu harddisk. Device /dev/hdb1 dan /dev/ 
hdb2 akan penulis korbankan sebagai 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


elemen-elemen dalam RAID1. Device RAID 
sendiri tidak akan menggunakan lagi nama 
device setiap elemennya, melainkan 
menggunakan nama device /dev/mdx, di 
mana x dimulai dari O. Dengan demikian, 
mulai saat ini, kita tidak lagi bicara /dev/ 
hdb1 ataupun /dev/hdb2. Kita akan bicara / 
dev/mdO. 

Untuk menggunakan RAID, kita harus 
membuatnya terlebih dahulu. Berikan 
perintah berikut ini untuk membuat RAID1 
bernama /dev/mdO yang berisikan 2 
elemen, /dev/hdb1 dan /dev/hdb2: 

# mdadm —create /dev/md0 —level-1 — 
raid-devices-2 /dev/hdb1 /dev/hdb2 


Apabila harddisk Anda tiba-tiba bekerja 
cukup keras, maka proses konstruksi/ 
mirroring sedang dilakukan. Lihat prosesnya 
dengan membaca file /proc/mdstat. 

# cat /proc/mdstat 

Personalities : Iraid1J 

read ahead 1024 sectors 

md0 : active raid1 hdb2I11 hdb1I01 
511936 blocks (2/2) IUUI 

Dengan a kana nnana | resync - 

15.69 (80384/511936) finish - 5.2min 

speed - 1356K/sec 

unused devices: Xnone» 


Setelah file sistem dibuat di /dev/mdO, 
maka untuk selanjutnya, device tersebut 
telah siap digunakan. Anda dapat 
melakukan proses mount seperti halnya 
proses mount pada device biasa. Berikut ini 
adalah contoh keluaran program df -h untuk 
/dev/mdO yang telah di-mount ke /mnt. 

# df -h 


Filesystem Size Used Avail Use?o 
Mounted on 

Idev/hda1 3.5G 3.2G 264M 
9390 / 

Idev/mdO 1.2G 47M 1.2G 
446 Imnt 


Tertarik melihat informasi seputar /dev/ 
mdO kita? Cobalah berikan perintah berikut 
ini: 

# mdadm —guery — detail /dev/md0 


Informasi akan ditampilkan dengan 
sangat mendetail. Dari informasi yang 
ditampilkan, telitilah memperhatikan State, 
Active Devices, Working Devices, dan 


Failed Devices. Terkadang, salah satu 
elemen dalam RAID Anda mungkin 
mengalami masalah. 

Lanjut untuk penggunaan RAID lebih 
lanjut. Terkadang kita ingin menghentikan 
penggunaan RAID karena sesuatu alasan. 
Oleh karena itu, berikanlah perintah seperti 
berikut ini: 

# mdadm —stop /dev/md0 


Untuk menjalankan kembali, berikanlah 
perintah berikut ini: 
# mdadm —assemble /dev/mdO /dev/hdb1 
Idev/hdb2 


Sampai di sini, kita telah melihat 
penggunaan dasar dari RAID1. Dalam 
setiap contoh sebelumnya, kita bisa melihat 
bahwa semuanya bekerja dengan baik. 
Tidak ada error yang terjadi. Namun, 
terkadang di dunia nyata kita harus 
berurusan dengan rusaknya salah satu 
elemen array sehingga elemen tersebut 
harus dihentikan, atau RAID harus 
dijalankan dengan 1 elemen saja. Kita akan 
menyimulasikan kerusakan pada /dev/hdb2 
sehingga /dev/mdO kini hanya memiliki 
elemen /dev/hdb1. 

# mdadm —assemble —run /dev/mdO /dev/ 
hdb1 

mdadm: /dev/md0 has been started with 1 
drive (out of 2). 


# cat /proc/mdstat 

Personalities : (raid1J 

read ahead 1024 sectors 

mdO0 : active raid1 hdb1I0J 
511936 blocks (2/11 IU 1 


unused devices: Xnone» 


Tiba-tiba, elemen kedua telah diperbaiki 
atau digantikan dengan yang baru. Kita bisa 
saja memasukkan kembali elemen tersebut 
ke dalam array yag sedang aktif dengan 
perintah berikut ini: 

# mdadm -a /dev/mdO /dev/hdb2 
mdadm: hot added /dev/hdb2 


# cat /proc/mdstat 

Personalities : (raid1J 

read ahead 1024 sectors 

md0 : active raid1 hdb2I21 hdb1I0l 
511936 blocks (2/11 IU 1 


www.infolinux.web.id 


Software RAID di Linux 


Jaana | recovery - 2.896 
(14528/511936) finish - 6.2min 
speed— 1320K/sec 


unused devices: Xnone» 


Program mdadm juga dilengkapi dengan 
fasilitas untuk melakukan monitoring. Pada 
saat monitoring dilakukan, mdadm akan 
melaporkan event yang terjadi dalam 
periode waktu tertentu. Setiap laporan 
dapat dikirimkan kepada e-mail yang telah 
ditentukan. 

Mdadm adalah program yang sangat 
kompleks. Rujuklah kepada manualnya 
untuk cara penggunaan lebih lanjut. 


Bermacam-macam level 
RAID 

Selain level 1, kita mengenal bermacam- 
macam level RAID. Tidak perlu harus 
menggunakan semuanya. Nomor level yang 
lebih tinggi tidak menunjukkan peningkatan 
kinerja atau peningkatan performa secara 
langsung. Pilih satu yang cocok Anda 
gunakan. Dalam beberapa kasus, RAID1 
dan RAID5 adalah dua jenis RAID yang 
paling sering digunakan. 

Pertama-tama, kita mengenal mode 
linear. Pada mode ini, beberapa harddisk 
akan ditambahkan sehingga kapasitas 
membesar. Tidak ada redundansi pada 
mode ini megakibatkan risiko kehilangan 
data cukup besar. Berikutnya adalah RAIDO 
yang juga tidak mengenal redundansi data. 
Beda antara RAIDO dengan linear adalah 
cara penulisan pada RAIDO yang dilakukan 
secara paralel dengan membagi dalam 
stripe-strjpe dan menuliskannya ke setiap 
elemen. RAID1 telah kita bahas. Sementara 
RAID4 dan RAID5, terutama RAID5, 
direncanakan sebagai RAID yang paling 
cocok digunakan. Menggunakan sistem 
parity yang tersebar ke setiap elemen, 
RAID5 lebih sering digunakan daripada 
RAID4 yang menyimpan parity dalam satu 
elemen. 

RAID adalah salah satu cara untuk 
meminimasi risiko hilangnya data. 
Walaupun sedikit boros, hati akan lebih 
tenang. Setiap ada kerusakan, proses 
rekonstruksi secara otomatis akan 
dilakukan. Sampai di sini perkenalan kita 
dengan RAID di Linux. Selamat mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JANUARI 2004 59 


Belajar Cepat PostgreSOL 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Belajar Cepat PostgreSC 


Apabila Anda memerlukan sistem penyimpanan data yang luar biasa di 
Linux, maka gunakanlah PostgreSOL. Walaupun merupakan sistem yang 
kompleks, kita tetap bisa menggunakannya dengan mudah. 


ata adalah hal terpenting dalam 

komputasi. Kehilangan data adalah 

musibah besar. Dan cara menge- 
lola data secara berantakan adalah pemicu 
kehilangan data. Apabila data Anda cukup 
banyak dan merupakan data rahasia, maka 
Anda membutuhkan sebuah database 
server yang layak untuk menyimpannya. 
Menyimpan data ke dalam sebuah file text 
adalah tindakan konyol yang dapat memicu 
berbagai risiko hilangnya data. 

Puluhan tahun sudah sistem database 
mengalami perubahan. Mungkin sudah 
terlalu banyak sistem database dan 
aplikasinya yang telah tumbuh dan 
kemudian berubah sesuai dengan 
perkembangan teknologi. Salah satu yang 
memegang peranan besar adalah sistem 
database yang dikenal dengan nama 
POSTGRES, yang dikembangkan di 
University of California at Berkeley pada 
tahun 1986. Waktu itu, POSTGRES 
mencetak perubahan besar yang segera 
membuat berbagai pihak tertarik. Setelah 
satu tahun dikembangkan, lahirlah versi 
demo-nya pada tahun 1987, yang segera 
dipertunjukkan di berbagai konferensi 
teknologi komputer saat itu. 

Dan akhirnya, pada tahun 1989, lahirlah 
POSTGRES versi 1. Versi 2 yang datang 
dengan banyak perubahan desain pun 
diluncurkan satu tahun kemudian. 
Berkembang dan berkembang terus, pada 
tahun 1991, lahirlah POSTGRES 3, yang 
waktu itu menjadi begitu populer dan 
segera digunakan oleh banyak aplikasi 
bisnis. Pada tahun 1993, database ini 
makin populer lagi. Basis penggunanya 
bertambah secara dramatis. Dan karena 
POSTGRES menjadi terlalu kompleks, dan 
jauh melebihi kebutuhan riset database, 
maka secara resmi proyek ini dihentikan 
setelah mencapai versi 4.2. 

Pada tahun 1994, Andrew Yu dan Jolly 
Chen menambahkan kemampuan SOL ke 
dalam POSTGRES, yang kemudian 


60  InroLINUX JANUARI 2004 


berubah menjadi proyek baru dengan 
nama Postgres95. Sistem database 
berbasiskan kode POSTGRES tersebut 
kemudian dilempar sebagai proyek open 
source, dan segera mendapatkan banyak 
tanggapan. Postgres95 memiliki banyak 
kelebihan dibandingkan dengan 
POSTGRES. Salah satunya adalah 
kecepatan dan kestabilan. 

Pada tahun 1996, nama Postgres95 
segera menjadi nama yang kadaluarsa. 
Kuno. Para pembuatnya kemudian mencari 
nama baru dan lahirlah PostgreSOL, yang 
mengacu kepada originasi dari POSTGRES 
yang memiliki kemampuan SOL. Dan 
uniknya, proyek ini dirilis langsung pada 
versi 6.0, mengacu kepada pengembangan 
POSTGRES yang seharusnya. 

PostgreSOL adalah object-relational 
database management system yang datang 
dengan banyak fitur, di antaranya multti- 
version concurrency control (MVCC), 
mendukung hampir semua atura SOL, dan 
memiliki banyak dukungan bahasa 
pemrograman lain seperti C/C - 4, TCL, 
Java, Perl, dan Python. Dengan berbagai 
fitur tersebut, layaknya PostgreSOL 
mengklaim dirinya sebagai most advanced 
database system. 

Proyek open source yang hebat 
umumnya relatif susah digunakan. Begitu 
pun dengan PostgreSOL. Dibandingkan 
dengan MySOL, PostgreSOL relatif lebih 
susah digunakan karena kompleksitasnya 
yang begitu besar. Namun, bagi Anda 
yang lebih peduli untuk merancang 
database yang bagus dan hanya sekadar 
menggunakannya, maka PostgreSOL tetap 
layak digunakan dan dapat dipelajari dalam 
waktu yang singkat, asalkan Anda telah 
mengerti konsep database dan SOL secara 
umum. 

Apabila Anda menggunakan Debian 
(atau distro turunannya), maka berikanlah 
perintah berikut ini untuk menginstal 
postgreSOL: 


www.infolinux.web.id 


apt-get install postgresgl postgresgl-client 
postgresgi-doc 


PostgreSOL pun akan duduk dengan 
tenang di dalam sistem Anda. Untuk distro 
lain, gunakanlah managemen paket dari 
distro Anda, atau carilah berbagai paket 
untuk postgreSOL server, client, dan 
dokumentasi. Umumnya, hampir setiap 
distro telah datang bersama database 
server ini. Anda juga dapat melakukan 
kompilasi sendiri dari source dengan men- 
download source code-nya terlebih dahulu 
dari www.postgresgi.org. 

Umumnya, server dari postgresgl yang 
bernama postmaster akan dijalankan oleh 
user postgres. Menjalankan sebagai user 
nobody atau root sangat tidak disarankan. 
Sebagai contoh, kita menjalankan postmas- 
ter sebagai user postgres. Gantilah user ini 
dengan user apapun yang digunakan oleh 
distro Anda sebagai user yang menjalankan 
server postgresgl. 

Untuk berlatih, kita akan menggunakan 
program client psgl terlebih dahulu, setelah 
itu, kita akan menggunakan phppgadmin. 
Psgl lebih susah digunakan karena berbasis 
teks, sementara phppgadmin dijalankan 
lewat web browser. 

PostgreSOL dapat menggunakan ident- 
based authentication dalam mengenali 
user yang akan menggunakan database 
server-nya. Untuk mudahnya, apabila 
Anda sedang login dengan user nop 
misalnya, maka kita juga akan membuat 
user di postgresgl dengan nama nop. 
Gantilah user nop dengan user lain sesuai 
keinginan Anda. Sebagai catatan, user 
authentication pada postgresgl sangatlah 
kompleks dan di luar cakupan artikel ini. 
Bacalah administrator guide yang datang 
bersamanya untuk otentikasi lanjutan. 

Untuk membuat user nop di postgresal, 
jadilah root, kemudian, jadilah user 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


postgres. Berikut ini adalah perintahnya: 
$ su 

Password: 

# su postgres 

$ 


Setelah itu, gunakan program createuser 
untuk membuat user nop di postgresal. 
$ createuser nop 
Shall the new user be allowed to create 
databases? (y/n) y 
Shall the new user be allowed to create 
more new users? (y/n) n 


Apabila kita menjawab y pada 
pertanyaan pertama, maka user yang kita 
buat akan dapat membuat database sendiri. 
Kemudian, apabila kita menjawab y pada 
pertanyaan kedua, maka user yang dibuat 
akan dapat membuat user lain. Apabila 
program createuser berhasil, maka tulisan 
berikut ini akan tampil di layar: 

CREATE USER 


Login-lah kembali sebagai user nop. Kita 
akan membuat database baru dengan 
nama nop. Untuk itu, Anda bisa 
mempergunakan program createdb. Berikut 
ini adalah contohnya penggunaannya: 
createdb nop 


Apabila berhasil, maka tulisan berikut ini 
akan tampil di layar: 
CREATE DATABASE 


Pada saat pembuatan user nop oleh user 
postgres, kita mengizinkan nop untuk 
membuat database. Oleh karena itu, user 
nop bisa membuat banyak database. Untuk 
menghapus database, program dropdb 
dapat digunakan. Berikut ini adalah contoh 
penggunaan program dropdb: 
dropdb nop2 


Apabila berhasil, maka tulisan berikut ini 
akan tampil di layar: 
DROP DATABASE 


Kita telah memiliki database dengan 
nama nop. Sebentar lagi, kita akan masuk 
ke shell postgresgl sebagai user nop. 


Menggunakan psgl 


PostgreSOL datang dengan satu client 


berbasis teks dengan nama psgl. Apabila 
Anda /ogin sistem dengan user nop, dan 
akan menggunakan database nop untuk 
bekerja, maka berikanlah perintah berikut ini 
untuk masuk ke server postgresgl: 

$ psgl nop 

Welcome to psgl 7.3.3, the PostgreSOL 
interactive terminal. 


Type: Icopyright for distribution terms 
Ih for help with SOL commands 
1? for help on internal slash 
commands 
1g or terminate with semicolon to 
execute guery 
Ig to guit 


nop-# 


Selanjutnya, Anda dapat memberikan 
perintah khas postgresgl ataupun perintah 
SOL sesuai keinginan Anda. Berikut ini 
adalah beberapa perintah khas dan keguna- 
annya, yang diberikan pada program psdl. 


Mencari bantuan 
IYA 


Belajar Cepat PostgreSOL 


Melihat daftar database 
M 


contoh keluaran: 
List of databases 


Name | Owner | Encoding 

— — — — — -——————4 —————- 
nop | nop | sOL Ascil 
template0 | postgres — | SOL ASCII 
template1 | postgres — | SOL ASCII 


(3 rows) 


Melihat daftar user 
Idu 


contoh keluaran: 
List of database users 
User name| User ID | Attributes 


—— — — — -4———— 4 ———————— 

nop | 100 | create database 

postgres | 1 | superuser, create 
database 

test | 101 | create database 

(3 rows) 


Melihat daftar tabel 
Idt 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JANUARI 2004 61 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Belajar Cepat PostgreSOL 


Contoh keluaran: 
List of relations 


Schema| Name | Type | Owner 
———— 4 ——— H4 ——— £ ———- 
public | test | table | nop 

(1 row) 


Keluar dari psgl 
1g 


Berikut ini kita akan membuat tabel A 
yang memiliki dua field, yaitu nama dan 
hobi, yang masing-masing bertipe varchar. 
CREATE TABLE Al 

nama  varchar(50), 
hobi  varchar(100) 
|: 


Apabila perintah tersebut berhasil, maka 
tulisan CREATE TABLE akan ditampilkan ke 
layar. 

Setelah itu, kita akan mengisikan dua 
record ke dalam tabel A tersebut. Berikut ini 
adalah pemberian perintah dan 
keluarannya: 
nop-—# INSERT INTO Al(nama, hobi) 
VALUES ('nop', terbang'): 

INSERT 16995 1 

nop-# INSERT INTO Al(nama, hobi) 
VALUES ('nop2','makan'): 

INSERT 16996 1 


Perintah berikut ini berguna untuk me- 
nampilkan semua record di dalam tabel A: 
nop-# SELECT “ FROM A: 

nama | hobi 


nop | terbang 
nop2 | makan 
(2 rows) 


Menggunakan phppgadmin 
Apabila psgl dirasa terlalu susah, kita dapat 
mempergunakan phppgadmin, yang jelas 
jauh lebih mudah untuk digunakan. Berikan 
perintah berikut ini untuk menginstal 
phppgadmin. Anda akan membutuhkan 
Apache dan PHP. 

Berikan perintah berikut ini untuk 
menginstall phppgadmin: 
apt-get install phppgadmin 


Jalankanlah apache Anda. Kemudian 
bukalah URL http://localhost/phppgadmin/ 


62 InroLINUX JANUARI 2004 


Elle Edit View Terminal Go Help 


& Program Psgl, susah namun fleksibel 


dengan web browser Anda. Pertama-tama, 
lakukan otentikasi terlebih dahulu. Secara 
default, Anda tidak perlu memasukkan 
password. 

Setelah masuk, Anda dapat 
mempergunakan phpphadmin sebagai client 
untuk bekerja dengan server postgresgl. 
Dengan phppgadmin, pengguna akan 
sangat banyak terbantu karena 
phppgadmin sangat menyederhanakan 
penggunaan postgresal. Klik sana, klik sini, 
isi beberapa nilai, dan Anda pun selesai. 
Bandingkan dengan program psal. 

Sebagai contoh, kita akan membuat 
tabel baru, masih di dalam database nop. 
Kliklah tanda tambah pada database nop di 
frame kiri. Klik sekali lagi tanda tambah 
pada public. Seharusnya, Anda akan 
menjumpai tulisan Tables di sana. Kliklah 
Tables tersebut, dan lihatlah pada frame 
kanan. 

Frame kanan akan mendaftar segala 
tabel Anda. Untuk membuat tabel baru, 
kliklah link create table. Anda akan 
diminta untuk mengisikan nama tabel dan 
jumlah field-nya. Setelah semua langkah 
selesai, maka sebuah tabel baru telah 
Anda miliki. 

Untuk menghapus tabel, kembalilah 
pada tampilan daftar tabel, kemudian kliklah 
tombol Drop untuk tabel yang 
bersangkutan. 

Phppgadmin adalah salah satu client 
postgresgl yang cukup mudah untuk 
digunakan. Apabila Anda malas menginstal 
Apache dan PHP, maka Anda dapat 
mempergunakan client lain yang berbasis 
GUI, seperti pgaccess. 


www.infolinux.web.id 


Il le Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 
Back Forward « Reload Stop (4g http/ooalhost/phppgadmin/index.php 


pNipR3AdTIN Pra saran 


Ie PostgresoL 


Sei 


nop: Schemas 


Name Owner Actlons 
pubilc postgres Drop | Privileges 


Create Schema 


& Lebih mudah dengan PHPPgAdmin 


Dump ke file teks 
Apabila Anda hendak melakukan back-up, 
Anda tidak dapat meng-copy-kan begitu 
saja file-file database Anda. Sebagai 
gantinya, Anda dapat memasukkan semua 
isi database ke dalam sebuah file teks. File 
teks tersebut yang akan Anda bawa ke 
mana-mana. 

PostgreSOL menyediakan program 
pg dump untuk memasukkan semua isi 
database ke file teks. Berikut ini adalah 
contoh penggunaannya: 
pg dump nop » nop.sgl 


Apabila Anda hanya ingin memasukkan 
isi tabel tertentu saja (misalnya tabel A 
pada database nop), maka berikanlah 
perintah berikut ini: 
pg dump nop —table-A» nop.A.sgl 


Selanjutnya, apabila Anda ingin mema- 
sukkan semua data yang telah didump ke 
dalam database server, gunakan kembali 
program psgl, dengan cara sebagai berikut: 
psgl nop « nop.sgl 


PostgreSOL memang lebih susah 
dibandingkan dengan MySOL. Akan tetapi, 
fitur yang datang bersamanya juga sangat 
banyak, dibandingkan dengan MySOL. 
Namun, postgreSOL juga tidak cocok 
digunakan untuk segala situasi. Tidak 
semua data perlu disimpan di dalam 
postgreSOL. Gunakan postgreSOL apabila 
Anda benar-benar memerlukannya. Seperti 
kata pepatah, “gunakan alat yang sesuai 
untuk menyelesaikan masalah”. 4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan PostgreSOL 


PostgreSOL adalah database server yang gratis, 
andal dan kaya fitur. Untuk aplikasi bisnis, 
umumnya PostgreSOL dapat diandalkan. 
Koneksi dari Python pun dapat dilakukan 


dengan mudah. 


plikasi bisnis umumnya berhubu- 

ngan database. Kita dapat me- 

milih salah satu dari sekian 
sistem database open source yang 
tersebar di belantara free software. Salah 
satu yang sangat populer adalah MySOL. 
MySOL adalah database server yang 
cukup mudah digunakan. Sayangnya, 
MySOL bukanlah sistem database yang 
lengkap. Apabila Anda butuh sistem yang 
lebih lengkap dan kaya fitur, namun tetap 
gratis, gunakanlah PostgreSOL. Yang satu 
ini memang lebih susah untuk digunakan. 
Instalasinya juga cukup rumit. Namun, 
yang jelas, PostgreSOL adalah sistem 
database object-relational yang luar biasa. 
Untuk kebutuhan bisnis serius, gunakan 
PostgreSOL. Tidak perlu mengeluarkan 
banyak uang untuk membeli sistem 
database saja. PostgreSOL umumnya 
sudah lebih dari cukup. 

Sama dengan pilihan sistem database, 
pilihan bahasa pemrograman juga cukup 
banyak. Silakan saja pilih mulai dari yang 
low level seperti C/C 4 4- sampai yang high 
level seperti PHP, Perl, Java, atau Python. 
Semua memiliki kekurangan dan kelebihan 
sendiri. Kali ini, kita akan menggunakan 
Python. Python adalah bahasa 
pemrograman yang cukup lengkap dan 
mudah digunakan. Pemula sekalipun 
cenderung mudah untuk mempelajari 
bahasa yang satu ini. 

Dengan Python, kita dapat dengan 
mudah terhubung ke PostgreSOL. Pilihan 
modulnya pun cukup banyak. Salah satu 
yang akan kita gunakan adalah PyGreSOL 
atau python-pygresgl. Setelah melakukan 
analisis kebutuhan dengan benar dan 
membuat desain yang benar pula, kita 
dapat menerapkan aplikasi bisnis kita 
dengan Python dan menggunakan 
postgresgl untuk mengatur penyimpanan 
data. 


Persiapan PostgreSOL 
Pertama-tama, Anda dapat menggunakan 
paket-paket di distro Anda untuk 
menginstal PostgreSOL. Jarang sekali ada 
distro umum yang tidak menyertakan 
postgreSOL di dalamnya. Kalaupun tidak, 
download-lah paket untuk distro Anda yang 
dibuat oleh pihak ketiga. Bagi yang 
menggunakan Debian, berikan perintah 
berikut ini untuk instalasi: 

apt-get install postgresgl postgresgl-client 
postgresgl-doc 


Bagi Anda yang lebih menyukai 
kompilasi sendiri, download-lah source 
code postgresal dari http:// 
www.postgresgi.org, kemudian ekstraklah 
dan masuklah ke direktori hasil ekstrak 
tersebut. Setelah itu, lakukanlah langkah- 
langkah berikut ini. 

.Iconfigure 

make 

su 

make install 

adduser postgres 

mkdir /usr/local/pgsgl/data 

chown postgres /usr/local/pgsgl/data 
su - postgres 

lusr/local/pgsgl/bin/initdb -D /usr/local/ 
pgsgl/data 
lusr/local/pgsgl/bin/postmaster -D /usr/ 
local/pgsgl/data 2 logfile 25 &1 & 
lusr/local/pgsgl/bin/createdb test 
lusr/local/pgsgl/bin/psgl test 


Instalasi PostgreSOL lebih neko-neko 
dan kompleks apabila dibandingkan dengan 
instalasi MySOL. 

Salah satu hal yang sedikit berbeda 
dengan MySOL adalah sistem otentikasi 
Client-nya. PostgreSOL memiliki berbagai 
cara dalam melakukan otentikasi. Cara 
yang termudah adalah membuat user di 
PostgreSOL yang memiliki nama sama 


www.infolinux.web.id 


Python dan PostgreSOL 


dengan user di sistem. 

Jalankanlah database server (postmas- 
ter) Anda dengan user postgres. Saat ini, 
kita akan membuat user dengan nama test. 
Harap diperhatikan, untuk lebih mudahnya, 
Anda telah membuat dan login dengan user 
test di Linux Anda. 

Jadilah root, dan kemudian jadilah user 
postgres. Kita akan membuat user dengan 
nama test, yang dapat membuat database 
dan tidak bisa membuat user baru lagi. 
$ su 
Password: 

# su postgres 

$ createuser test 

Shall the new user be allowed to create 
databases? (y/n) y 

Shall the new user be allowed to create 
more new users? (y/n) n 

CREATE USER 


Apabila Anda melihat pesan CREATE 
USER tersebut, maka pembuatan user test 
telah berhasil. Untuk menghapus seorang 
user, gunakan program dropuser. 

Aktiflah kembali sebagai user test. Kita 
akan melanjutkan ke persiapan Python 
untuk melakukan koneksi ke PostgreSOL. 


Persiapan Python 

Terdapat beberapa modul untuk melakukan 
koneksi ke PostgreSOL dari Python. Salah 
satu yang populer adalah PyGreSOL atau 
umumnya terdapat di distro dengan nama 
python-pygresgl. Anda bisa men-download 
modul tersebut di http://www.druid.net/ 
pygresal/. 

Bagi Anda yang menggunakan distro 
dengan manajemen paket RPM, dowload- 
lah paketnya di ftp://ftp.druid.net/pub/ 
distrib/pygresgl.i386.rpm. Bagi Anda yang 
menggunakan Debian atau turunannya, 
berikan perintah berikut ini untuk 
melakukan instalasi: 
apt-get install python-pygresgl 


Setelah instalasi sukses, kita akan 
mengujinya dengan menjalankan modul pg 
di interpreter Python. Harap diingat, 
jalankanlah Python sebagai user test. 
$ python2.2 
Python 2.2.34 (#1, Aug 10 2003, 
10:11:23) 

IGCC 3.3.1 (Debian)| on linux2 


InroLINUX JANUARI 2004 63 


Python dan PostgreSOL 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


"n" nu 


Type “help”, “copyright”, “credits” or 
“license” for more information. 

2252 import pg 

2252 from pg import DB 

22» dirlpg) 

I'DB', 'INV READ", 'INV WRITE', 
'RESULT DDL', "RESULT DML', 
'RESULT DOL', 'RESULT EMPTY', 
'SEEK CUR', 'SEEK END', 'SEEK SET', 
gka b uli tin Sang Gd oC ane Sea file Mg 
“name ', ' guote', 'connect', 'error', 
'get defbase', 'get defhost', 'get defopt', 
'get defport', “get deftty', 'get defuser', 
're', 'set defbase', 'set defhost', 

'set defopt', 'set defpasswd', 

“set defport', 'set deftty', 'set defuser', 
'string', 'sys', 'version') 

2» dir(DB) 

(doc “," 'init “, “module ", 
'clear', 'delete', 'get', 'get attnames', 
'get databases', 'get tables', 'insert', 
'pkey', 'guery', 'update') 

PSP 


, 


Apabila Anda mendapatkan tampilan 
serupa, maka instalasi PyGreSOL telah 
berhasil. Namun, apabila tampilan yang 
Anda dapat adalah seperti berikut ini, maka 
instalasi belum berhasil atau sistem Anda 
belum memiliki PyGreSOL. 

2252 import pg 

Traceback (most recent call last): 
File “«stdin»”, line 1, in ? 

ImportError: No module named pg 

LA 


Koneksi Python dan PostgreSOL 
Pertama-tama, sekali lagi, aktiflah 
sebagai user test di sistem anda. Kita akan 
membuat sebuah database dengan nama 
test di postgreSOL. Berikanlah perintah 
createdb sebagai berikut: 
$ createdb test 
CREATE DATABASE 


Apabila Anda mendapati tampilan serupa, 
maka pembuatan database test telah 
berhasil. Kita akan membuat sebuah tabel 
dengan nama tbl test dengan dua field: f1 
dan f2, masing-masing bertipe integer. 

Gunakan client psgl untuk masuk ke 
dalam database server. Berikanlah perintah 
berikut ini: 
$ psgl test 


64 InroLINUX JANUARI 2004 


Elle Edit View Terminal Go Help 


Elle Edit View Terminal Go Help 


nop:-$ pagi test 
Welcome to psgl 7.3.3, the PontgreSOL interactive terminal. 


Type: Neopyright for distribution terms 
Ah for help with SOL c| 
N? for help on interna: 
Ng or terminate with semicolon 
Na to guit 


mmands 
to execute guery 


List of relations 
Name | Type | Owner 
2 


tests? Nd tbl test 
Table "public.tbl test" 


Columa | Type | Modifiers 


test-» select MAX (f1) from tbl test, 
max 


& Psgl, client untuk PostgresSOL 


Welcome to psgl 7.3.3, the PostgreSOL 
interactive terminal. 


Type: Icopyright for distribution terms 
Ih for help with SOL commands 
1? for help on internal slash 
commands 
1g or terminate with semicolon to 
execute guery 
Ig to guit 

test- » 


Selanjutnya, berikan perintah berikut ini 
untuk membuat tabel tbl test tersebut. 
test- » CREATE TABLE tbl test (f1 
integer, f2 integer): 

CREATE TABLE 
test- 2» 


Apabila Anda ingin melihat daftar table, 
ketikkanlah perintah berikut ini: 
test-» Idt 
List of relations 


Schema | Name | Type | Owner 
———— 4 ————— t————4 ———— 
public | tbl test | table | test 

(1 row) 

test-» 


Untuk melihat deskripsi tabel test, 
berikanlah perintah berikut ini: 
test-» Id tbl test 

Table “public.tbl test" 


Column | Type | Modifiers 

— ——— # LE — # Ts, 

f1 |integer | 
wwwu.infolinux.web.id 


nop:-$ python2.2 pugi2.py 

uwage: pug12.py «DBNAME? 

nop:-$ python2.2 psgl2.py teut 
Itest1» select MAX(£1) from tbl test, 


999 
(1 row) 


Itest1» select " from tbl test where £1c10, 


2 Psgl2, client PostgreSOL ala Python 


f2 | integer | 
test-» 


Kini, jalanlankah interpreter Python 
Anda. Mulai saat ini sampai seterusnya, 
kita akan menggunakan modul pg untuk 
bekerja dengan database postgreSOL. Kita 
akan mulai dengan meng-import class DB 
dari modul pg. Kemudian, kita membuat 
instance dari pg.DB dengan nama mydb, 
yang menunjuk ke database test. 

2252 from pg import DB 
225» mydb - DBI'test') 
PPS 


Selanjutnya, kita akan melihat tabel- 
tabel apa saja yang terdapat di dalam 
database test tersebut. Berikanlah kode 
berikut ini: 

222 mydb.get tables/) 
I'tbl test') 


Untuk melihat atribut database test, 
tulislah kode berikut ini: 
222» mydb.get attnames| 'test') 
(oid': 'int”) 


Apabila Anda ingin melihat atribut tabel 
tbl test, tulislah kode berikut ini: 
222» mydb.get attnames|'tbl test') 
inter in hold Fhing 


Kita akan melanjutkan ke tahap 
manipulasi data. Anda dapat memilih untuk 
menggunakan method dari mydb, ataupun 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


memberikan sintaks SOL langsung. Untuk 
mudahnya, kita akan memberikan sintaks 
SOL langsung. 

Contoh pertama kita adalah memasuk- 
kan record baru ke dalam tbl test: 
222 mydb.gueryl'insert into tbl test 
values(1,1)") 
17003 
AD 


Kemudian, saatnya bagi kita untuk 
melihat semua record di dalam tabel 
tbl test: 

22525 rr - mydb.guery('select " from 
tbl test') 
PPP | 


(1 row) 

252 dirlr) 

('dictresult', “fieldname', “fieldnum', 
'getresult', “listfields', “ntuples'J 
2252 r.dictresult() 


(nee 
»»» r.fieldnamel1) 
“19 


222 r.getresult() 
(1, 11 

225» riistfields() 
(erat) 

25252» rntuples/) 
1 


Kita amati, r, yang merupakan nilai 
kembalian dari guery tersebut memiliki 
sejumlah method. Semuanya kembali 
kepada Anda untuk memilih method mana 
yang akan digunakan. Dalam bentuk 
sederhana, dengan mengakses r saja, Anda 
sudah mendapatkan nilai kembalian guery 
tersebut. Umumnya, programer menggu- 
nakan method dictresult() ataupun 
getresult/). 

Kita juga bisa mengunakan variabel 
dalam pemberian sintaks SOL seperti 
berikut ini: 

222» fori in range(0,1000L): 
»»» mydb.guery('insert into tbl test 
values(Yod, Yod)' Soti,i)) 


Untuk operasi lain seperti vpdate dan 
delete, Anda bisa memberikan perintah SOL 
yang bersesuaian. Contoh program: psgl2. 


Berbekal contoh-contoh di atas, kita akan 
belajar membuat sebuah client postgreSOL 
sederhana, yang mirip dengan tampilan psal. 
Psgl2.py: 

#!lusr/bin/python2.2 


import sys 
from pg import DB 


def main(db): 
try: 
mydb — DBldb) 
except: 
sys.exit( error”) 
while 1: 
buff - raw inputl I9osl» " 
Yodb) 
if buff -— “: continue 
r — mydb.guery/buff) 
print r 
if name --' main ': 


if len(sys.argv) — — 
main(sys.argvI1|) 

else: 
sys.exit('usage: Yos 
XDBNAME3' fosys.argvIOJ) 


Pertama-tama, kita perlu memeriksa 
terlebih dahulu jumlah parameter yang 
dilewatkan ke program ini. Apabila jumlah 
paramaternya benar, kita akan mengirimkan 
parameter terakhir ke fungsi main), yang 
kemudian akan membuat koneksi. Kita 
memberikan penanganan kesalahan di sini. 
Setelah koneksi terjadi, kita akan meng- 
ulang terus menerus sambil meminta input. 
Setiap input yang berisi akan dikirimkan 
sebagai guery ke postgreSOL. 

Program yang satu ini jelas sangat 
sederhana. Penanganan kesalahannya juga 
masih sangat minim. Sebenarnya, kita pun 
dapat menambahkan beberapa perintah 
spesial seperti ldt untuk menampilkan 
daftar table, dengan memanggil method 
get tables() dari mydb. 

Kombinasi antara PostgreSOL dan 
Python akan menghasilkan aplikasi bisnis 
yang luar biasa. Resource free software 
yang tersedia sebenarnya sangat banyak. 
Bagaimana kita menyikapinya adalah hal 
yang paling. Apabila kita mampu, kita bisa 
membuat TI di negara kita jauh lebih 
berkembang. Selamat berkarya!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


Python dan PostgreSOL 


IKLAN 


InroLINUX JANUARI 2004 65 


Memilih Desktop dan Window Manager 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Memilih Desktop dan 
Window Manager 


Apabila desktop yang disertakan bersama distro tidak memuaskan Anda, 
entah terlalu kompleks atau terlalu lambat, gantilah ke desktop atau 
window manager lain. Karena Anda berhak akan sistem yang terbaik. 


erbeda dengan Windows, interface 

grafis di Linux bukanlah bagian 

integral dari sistem yang harus 
selalu tersedia. Sederhananya, interface 
grafis hanyalah aplikasi biasa. Bisa diinstal 
atau tidak, dan tidak akan mempengaruhi 
sistem secara keseluruhan. Bentuk desktop 
pun bisa diubah-ubah sesuai keinginan. 

Interface grafis atau GUI di Linux hadir 
dengan bantuan sebuah X Server. 
Umumnya, kita menggunakan Xfree86 
sebagai X Server. Apabila Anda menginstal 
distro-distro populer, umumnya paket untuk 
X Server telah disertakan pada instalasi 
desktop. Apa yang bisa kita ubah sesuai 
keinginan pada level ini sangatlah terbatas. 
Apabila Anda ingin X Server yang terasa 
lebih ringan, barangkali pengubahan nice 
value pada proses sistem bisa Anda 
lakukan agar memberi X Server prioritas 
sesuai harapan Anda. 

Namun, perubahan yang terjadi tidak 
akan terlalu tampak di mata pengguna. 
Pengubahan lain yang bisa kita lakukan 
barangkali memilih modul-modul mana saja 
yang akan dijalankan. Tapi sekali lagi, 
efeknya juga tidak akan terlalu tampak di 
mata pengguna. Kesimpulannya, kita tidak 
akan banyak mengubah-ubah pengaturan di 
X Server. 

X Server sendiri hanyalah program yang 
melayani pengguna. X Server menyediakan 
infrastruktur dan fasilitas, namun tidak 
menyediakan kosmetik ataupun dekorasi 
yang indah bagi kita. Apabila Anda hanya 
menjalankan X Server dan kemudian 
sebuah emulasi terminal, maka apa yang 
Anda dapatkan adalah sebuah emulasi 
terminal yang tidak dapat digeser-geser. 
Emulasi terminal tersbeut juga tidak akan 
memiliki dekorasi window seperti title bar 
yang bagus. Pokoknya, tugas dari X Server 
adalah memungkinkan tampilan GUI untuk 


66  InroLINUX JANUARI 2004 


Anda. Kemudian, melayani input dan 
output di atasnya. 

Agar emulasi terminal tersebut memiliki 
title bar yang indah plus tombol-tombol di 
atasnya, kemudian window tersebut dapat 
Anda drag ke mana-mana, maka sebuah 
window manager mutlak diperlukan. Tugas 
dari window manager adalah mengatur 
window tersebut, mulai dari aktivasi sampai 
deaktivasi, kemudian pengaturan fokus dan 
cara penampilan, pengaturan berbagai 
window di layar, dekorasi window, dan lain 
sebagainya. 

Pada sistem operasi Windows, window 
manager yang datang bersamanya hanya 
satu jenis, yang dipaketkan bersama sistem 
operasinya. Di Linux, kita mengenal 
puluhan window manager, dari yang ringan 
sampai yang berat. Dari yang mirip dengan 
Windows, sampai yang mirip dengan 
tampilan sistem operasi tahun 50-an. 

Sebuah window manager tidak akan 
peduli bagaimana Anda melakukan drag 
and drop. Juga tidak akan peduli dengan 
sistem c/jpboard yang canggih. Tidak juga 
peduli dengan operasi copy, cut, dan paste 
yang fleksibel. Tidak peduli dengan 
pengaturan aplikasi secara umum dan lain 
sebagainya. Untuk suatu lingkungan kerja 
yang terintegrasi tersebut di atas, Anda 
membutuhkan Desktop environment atau 
desktop untuk lebih singkatnya. 

Sebuah desktop yang baik haruslah 
menyediakan lingkungan kerja yang 
komplit seperti pada Microsoft Windows. 
Desktop juga umumnya datang bersama 
window manager sendiri. Dan terkadang, 
menyediakan control center, sama seperti 
halnya control panel pada windows. 
Beberapa desktop juga menyertakan 
program otentikasi berbasis GUI yang lebih 
dikenal dengan istilah display manager. 
Dengan mengaktifkan display manager, 


www.infolinux.web.id 


Anda tidak perlu lagi menghadapi login 
prompt berbasis teks. Anda juga tidak 
perlu lagi menjalankan X Window secara 
manual. 

Tidak semua desktop ataupun window 
manager enak digunakan. Ada yang benar- 
benar mirip windows seperti KDE. Ada pula 
yang lebih mirip sistem operasi lain. Ada 
yang berat. Ada pula yang ringan. Apabila 
Anda menginginkan banyak fitur, indah, 
dan mudah digunakan, maka umumnya, 
konsekuensinya adalah berat dan 
membutuhkan banyak resource. Distro- 
distro populer juga umumnya datang 
bersama desktop dan window manager 
yang kaya fitur. 

Anda mungkin ingin mencoba-coba 
desktop atau window manager yang lebih 
ringan dan sesuai kebutuhan Anda. Kita 
akan membahas beberapa desktop dan 
window manager, mulai dari yang ringan 
dan miskin fitur, sampai yang berat dan 
kaya fitur. Anda bebas memilih yang paling 
cocok dengan selera. Pada akhirnya, 
walaupun Anda menggunakan distro yang 
sama dengan rekan Anda, tampilan GUI 
Anda mungkin jauh berbeda. 


Display manager 

Kita akan mulai dengan display manager. 
Beberapa desktop seperti KDE dan GNOME 
datang bersama display manager masing- 
masing. Apabila Anda ingin menggunakan 
KDE atau GNOME, maka tentunya Anda 
dapat memilih untuk tetap menggunakan 
KDM (display manager bawaan KDE) 
ataupun GDM (display manager bawaan 
GNOME). Permasalahannya adalah, 
barangkali Anda menyukai KDM, namun 
tidak mau menggunakan KDE. Atau Anda 
tidak akan menggunakan desktop yang 
berat, namun tetap ingin memiliki layar 
login berbasis GUI yang indah. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Eterm Font Background Terminal 


(Etera 0-21) 


Eterm 0.9.2 — DX) 


X-terminal-emulatori 


& Fluxbox-Ramping dan cantik 


Anda bebas memilih display manager. 
Anda juga tidak harus menggunakan KDM 
apabila akan menggunakan KDE. Atau 
Anda tidak harus menggunakan GDM 
untuk bekerja dengan GNOME. Namun, 
harap diingat bahwa beberapa display 
manager cukup kompleks dan memerlukan 
banyak pustaka. 

Kita akan membahas beberapa display 
manager dan tips untuk memilih display 
manager yang paling sesuai dengan 
kebutuhan Anda. 

Yang pertama barangkali XDM (http:// 
www.xfree86.0rg), display manager 
bawaan X Server. Display manager yang 
satu ini relatif ringan dan tidak 
membutuhkan pustaka-pustaka yang berat. 
Kekurangannya jelas. Tampilan display 
manager ini jauh dari indah. Anda juga tidak 
bisa memilih desktop atau window 
manager apa yang akan dijalankan ketika 
Anda berhasil masuk ke sistem. Apabila 
Anda menginginkan keindahan, lupakan 
display manager yang satu ini. Dari sisi 
kelengkapan dan fitur, sebenarnya XDM 
sudah lebih dari cukup untuk penggunaan 
normal. Bahkan, dengan XDM pun andal 
digunakan dalam jaringan karena telah 
mendukung protokol XDMCP. 

Pada beberapa distro yang langsung 
menjalankan Linux pada modus grafikal, 
XDM sedikit memiliki kekurangan. 
Bayangkanlah kasus seperti ini: Setiap kali 
komputer dinyalakan, Anda akan langsung 
di bawa ke modus grafikal dengan hadirnya 
XDM. Anda pun melakukan /ogin dan mulai 
bekerja. Ketika pekerjaan telah selesai dan 


komputer ingin dimatikan, Anda pun 
melakukan /ogout terlebih dahulu. XDM 
pun akan dijumpai kembali. Sayangnya, 
Anda tidak dapat menemukan menu untuk 
mematikan komputer sehingga Anda perlu 
login kembali sebagai root, untuk 
melakukan shutdown semata. Pekerjaan 
yang sedikit konyol. 

Kita akan berpindah ke GDM (http:// 
www.gnome.org). Display manager ini 
bawaan dari proyek GNOME. GDM yang 
baru memiliki tampilan yang sangat indah 
dan dapat dibuat lebih indah lagi dengan 
bantuan theme. Menawarkan tampilan 
standar dan tampilan grafikal. Pada tampilan 
standar, sebuah window akan diletakkan di 
tengah layar pada umumnya. Anda dapat 
mengisikan username dan password Anda di 
window tersebut. Sebuah logo dapat 
ditampilkan. Anda juga dapat menampilkan 
foto diri Anda di sini. Apabila Anda ingin 
memilih desktop atau window manager lain 
untuk dijalankan setelah berhasil login, maka 
GDM juga menyediakan menu untuk Anda. 
Latar belakang GDM juga bisa dikustomisasi 
sesuai keinginan. Sebuah program bernama 
gdmconfig siap membantu Anda untuk 
membuat GDM bertingkah laku sesuai 
keinginan Anda. 

Umumnya, jika Anda menggunakan 
GNOME, Anda akan menggunakan display 
manager yang satu ini. Permasalahan untuk 
melakukan shutdown atau restart komputer 
seperti pada halnya XDM pun tidak akan 
dijumpai di sini. Sesuai selera, Anda bahkan 
dapat memilih untuk menampilkan atau 
tidak menampilkan menu shutdown/restart 


www.infolinux.web.id 


Memilih Desktop dan Window Manager 


di GDM. Jauh lebih fleksibel dibandingkan 
XDM. 

Selanjutnya adalah KDM (http:// 
www.kde.org). Sejak versi-versi awalnya, 
KDM telah tampil sangat memukau. 
Datang bersama proyek KDE yang sangat 
mementingkan keindahan tampilan, Anda 
akan mendapatkan interface yang sangat 
indah pada display manager ini. KDM juga 
terintegrasi dengan KDE dan sangat mudah 
untuk dikustomisasi. Anda juga dapat 
memilih desktop atau window manager apa 
saja untuk dijalankan setelah login. 
Penampilan foto Anda juga sangat mudah 
untuk diatur. Apabila Anda menggunakan 
KDE, umumnya, KDM adalah pilihan utama 
untuk display manager. Beberapa waktu 
yang lalu, di saat GDM masih memiliki 
beberapa bug yang terlihat oleh pengguna, 
KDM telah hadir sangat memukau. 

Berikutnya adalah WING's display 
manager (WDM, http.//voins.program.ru/ 
wam/). Display manager yang satu ini 
memiliki tampilan mirip dengan window 
manager window maker. Banyak pengguna 
setia window maker yang menggunakan 
display manager ini. Kalah indah dan kalah 
fitur dibandingkan dengan GDM atau KDM, 
tapi masih jauh lebih bagus dengan XDM. 
Paling tidak, Anda bisa memilih desktop 
atau window manager apa yang ingin 
dijalankan setelah login. Anda juga dapat 
menampilkan logo perusahaan Anda di sini. 
Tidak terlalu membutuhkan banyak 
pustaka. Pilihan terbaik apabila Anda 
menginginkan display manager yang indah 
dan ringan. Apalagi jika Anda tidak akan 
menggunakan KDE atau GNOME. 

Ingatlah bahwa setiap display manager 
membutuhkan pustaka-pustaka tertentu 
agar dapat berjalan. Dan setiap pustaka 
membutuhkan resource tersendiri. Untuk 
pemilihan display manager, idealnya Anda 
menggunakan display manager yang datang 
bersama desktop yang akan Anda gunakan. 
Jadi, apabila Anda ingin menggunakan 
GNONME, gunakanlah GDM. Ingin 
menggunakan KDE? Gunakanlah KDM. 
Sangat lucu dan memboroskan sumber daya 
sistem apabila Anda menggunakan KDM, 
padahal Anda ingin menggunakan GNOME. 
Apa yang terjadi adalah, ketika KDM 
dijalankan, beberapa pustaka perlu di-load 
terlebih dahulu. Ketika berhasil login, sistem 


InroLINUX JANUARI 2004 67 


Memilih Desktop dan Window Manager 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


perlu menggunakan pustaka tambahan lagi 
untuk bekerja dengan GNOME. 

Apabila Anda tidak akan menggunakan 
desktop berat seperti KDE atau GNOME, 
maka penggunaan GDM atau KDM cukup 
memboroskan resource. Tapi, apabila 
Anda membutuhkan tampilan yang indah, 
maka mereka adalah pilihan yang tepat. 
Ada pengorbanan yang harus dilakukan. 
Apabila Anda tidak mementingkan tam- 
pilan, XDM adalah pilihan nomor satu. 
Ingin kompromi? Tidak terlalu berat namun 
tetap kelihatan cukup indah? Gunakanlah 
WDM. 

Apabila Anda ingin mendapatkan login 
grafikal ini begitu komputer dinyalakan, maka 
aktiflah pada runlevel 5 untuk beberapa distro 
pada umumnya. Khusus untuk Debian, 
apabila Anda menginstal salah satu dari 
display manager yang telah dibahas, maka 
secara default, display manager tersebut akan 
dijalankan pada saat booting. 


Desktop environment 
Dengan menginstal desktop, Anda akan 
mendapatkan banyak fasilitas. Mulai dari 
urusan sepele seperti c/jpboard yang bagus, 
fasilitas drag and drop yang memuaskan, 
sampai control center, tempat mengatur 
perangkat input dan output. 

Umumnya, desktop juga datang 
bersama dengan beberapa program 
tambahan yang berguna untuk 
mempermudah pemakaian. Ada aturan 
yang berlaku di sini. Ingin indah? Ingin 
komplit? Sediakan resource yang besar. 
Beberapa desktop memang cukup berat. 
Tapi tidak semuanya. Dan Anda pun tidak 
harus menggunakan desktop. Apabila ingin 
minimalis, lupakan desktop dan gunakan 
saja window manager yang cukup bagus. 


GNOME 

Kita akan mulai dengan GNOME (http.// 
www.gnome.org). Saat ini, GNOME terbaru 
adalah GNOME 2.4, yang datang dengan 
segudang besar fitur. Tetap berbasiskan 
pustaka GTK 4- (http://www.gtk.org), 
GNOME 2.4 berusaha untuk menghadirkan 
desktop semudah windows, namun tetap 
berciri UNIX. Oleh karena itulah, desktop 
yang satu ini sangat disenangi oleh 
pengguna UNIX. Anda membutuhkan ruang 
kosong harddisk sebesar puluhan sampai 


68 InroLINUX JANUARI 2004 


ratusan megabyte, tergantung pada jumlah 
aplikasi yang ingin Anda instal. 

Sebaiknya Anda juga memiliki memory 
yang cukup besar. Jangan mengharapkan 
kinerja yang memuaskan dengan memory 
sebesar 64 MB. Sediakan 256 MB untuk 
kinerja yang cukup memuaskan. Memory 
yang semakin besar akan membuat 
GNOME lebih senang bekerja. 

Desktop yang satu ini datang pula 
bersama control center yang telah 
diperbarui. Selain itu, beberapa aplikasi 
seperti file manager Nautilus juga telah 
ditingkatkan kemampuannya. GNOME 
terbaru juga datang bersama dengan segala 
client yang Anda butuhkan. Termasuk web 
browser epiphany yang benar-benar hanya 
berfungsi sebagai web browser. 
Pengaturan beberapa aplikasi juga telah 
terintegrasi pada control center. 

Beberapa saat yang lalu, ketika GNOME 
2.0 mendobrak dunia desktop, aplikasi 
yang tersedia untuk desktop ini masih 
cukup sedikit, sehingga secara keseluruhan 
kurang memuaskan. Namun, saat ini, 
aplikasi untuk GNOME 2.x telah cukup 
banyak tersedia. 

Kapan memilih GNOME? Jawabannya 
hanya satu: selera. Jangan mengharapkan 
GNONME lebih ringan dari KDE. Jangan 
mengharapkan GNOME lebih bagus dari 
KDE. Jangan! 


KDE 

Kita berpindah ke dunia KDE (http.// 
www.kde.org). Desktop yang satu ini 
benar-benar indah luar biasa. Berbasiskan 
OT (http://www.trolltech.com), KDE 
menghadirkan tampilan yang sangat 
profesional. Sejak awal dibuat, proyek ini 
bertujuan untuk menghadirkan integrasi 
antarkomponen dan fitur yang selengkap 
mungkin. Pengguna Windows yang 
berpindah ke Linux akan mendapatkan 
lingkungan kerja yang mirip dengan 
Windows. 

Untuk pengaturan komponen-kompo- 
nennya, KDE menghadirkan KDE Control 
Center yang dapat mengatur hampir segala 
komponen KDE Anda. Mulai dari hal-hal 
kosmetik seperti theme sampai pengaturan 
low level perangkat input output. 

Salah satu aplikasi yang cukup luar biasa 
adalah Kongueror. Aplikasi yang satu ini, 


www.infolinux.web.id 


selain berfungsi sebagai file manager, dapat 
pula berfungsi sebagai web browser. Selain 
itu, dengan IO Slave yang sangat beragam, 
Kongueror juga dapat dijadikan client untuk 
beberapa protokol tertentu. Konsep serupa 
juga kita dapatkan pada Windows Explorer 
bawaan Windows. Engine web browser 
untuk Kongueror bahkan digunakan pada 
Safari, web browser Apple yang baru. 

Apabila Anda memiliki ruang kosong 
puluhan sampai ratusan megabyte, serta 
memiliki memori sekitar 256 MB, maka 
desktop ini adalah pilihan yang cocok. 
Sama seperti GNOME, Desktop yang ini 
sangat haus akan sumber daya sistem. 
Menjalankan KDE pada sistem yang pas- 
pasan hanya akan membuat tekanan darah 
bertambah tinggi. 

Salah satu keunggulan KDE dan aplikasi- 
aplikasinya adalah ketergantungan pustaka 
yang tidak terlalu rewel. Berbeda dengan 
satu aplikasi GNOME yang terkadang 
membutuhkan sampai belasan pustaka, 
aplikasi KDE umumnya tidak memerlukan 
banyak pustaka. 

Kapankah memilih KDE? Sama seperti 
GNONE, jawabannya adalah selera. KDE 
mungkin kaya fitur dan cukup memiliki 
integrasi yang tinggi di antara komponennya. 
Namun, bukan berarti GNOME kalah. 
Aplikasi-aplikasi bawaan GNOME, walau 
terkesan kurang terintegrasi, hadir sangat 
matang. Tampilan KDE juga tidak selalu lebih 
indah dari GNOME. Semuanya berbalik 
kepada selera Anda masing-masing. 


XFCE 

XFCE (http://www.xfce.org) adalah sering 
juga disebut The Cholesterol Free Desktop 
Environment. Bayangkan saja, dengan 
fasilitas yang sangat banyak, desktop ini 
tetap ringan. Bahkan, XFCE 4 yang 
dibangun di atas pustaka GTK 4 2.x datang 
tak kalah menarik dengan GNOME 2.x. 

XFCE datang dengan banyak fitur. 
Walau, sayangnya, pengaturan window- 
window-nya tidak seperti KDE atau 
GNOME yang meletakkan daftar window di 
panel. XFCE lebih suka menaruh daftar 
window di desktop. 

Selebihnya, XFCE sangat enak untuk 
digunakan. Bahkan, XFCE juga datang 
dengan file manager sendiri yang jauh jauh 
lebih ringan dibandingkan dengan Kongueror 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


INo filel - GVIM 


Ele Edit Tools Syntax Buffers Window 


JARA 90 KAB RAR GOA TAGAR 
O 


vIM - Vi IMproved 


0,0-1 


all 


ataupun Nautilus. Selain itu, SMB Browser 
yang datang bersamanya juga sangat luar 
biasa. Banyak aplikasi bawaan XFCE lainnya 
yang sangat berguna. 

Tidak perlu ratusan megabyte ruang 
kosong harddisk disediakan demi 
menghadirkan XFCE di sistem Anda. Tidak 
perlu pula merogoh kocek lebih dalam 
untuk membeli RAM agar XFCE dapat 
berjalan mulus. Desktop yang satu ini 
cukup ringan untuk dijalankan dan tidak 
memerlukan ruang kosong yang besar. 

Apabila Anda ingin menghadirkan 
desktop yang ringan namun komplit, maka 
XFCE adalah jawabnya. 

Pada umumnya, memilih GNOME atau 
KDE adalah masalah selera semata. Apabila 
Anda ingin tampilan indah yang sangat 
terintegrasi, maka KDE barangkali jawaban- 
nya. Ingin tampilan yang ramah dan memiliki 
daya tarik tersendiri, pilihlah GNOME. 
Namun ingatlah, keduanya cukup berat. 

Mari menyelam lebih dalam lagi. 
Menjalankan KDE kemudian banyak 
menggunakan aplikasi GNOME adalah 
kekonyolan yang sungguh luar biasa, 
terutama bagi sistem yang memiliki 
resource pas-pasan. Begitupun juga ketika 
menjalankan GNOME dan banyak 
menggunakan aplikasi KDE. Ketika KDE 
dijalankan misalnya, maka pustaka OT akan 
aktif di memory. Sementara aplikasi 
GNOME membutuhkan pustaka GTK --. 
Hal tersebut artinya Anda akan memiliki 
dua pustaka besar yang aktif di memory. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, 
Anda tidak wajib menggunakan desktop. 


& Olwm, menghadirkan Open Look di sistem Anda 


Penulis jarang sekali menggunakan fasilitas- 
fasilitas desktop dan lebih menikmati 
betapa minimal dan serunya menggunakan 
window manager. 


Window manager 

Apabila Anda telah menggunakan desktop 
canggih seperti halnya GNOME, KDE 
ataupun XFCE, maka umumnya, window 
manager yang digunakan adalah window 
manager bawaan desktop tersebut. Anda 
tidak perlu lagi mengutak-atik window 
manager yang akan digunakan. 

Tapi bagi Anda yang memutuskan untuk 
tidak menggunakan desktop, maka window 
manager adalah wajib hukumnya. Atau 
Anda tidak akan memiliki border untuk 
setiap aplikasi. Kemudian window-window 
aplikasi Anda tidak dapat dipindahkan 
dengan gampang. Dan hal-hal lainnya yang 
menyeramkan. 

Karena banyak di antara kita yang 
datang dari dunia windows, maka peran 
taskbar atau panel sangatlah penting. 
GNOME, KDE dan XFCE memiliki taskbar. 
Namun, tidak semua window manager 
memiliki taskbar. Beberapa hanya berupa 
menu popup. Untuk memudahkan Anda 
memilih, kita membagi window manager 
dalam window manager dengan taskbar 
dan window manager tanpa taskbar. 


Window manager tanpa taskbar 
Sebagian besar window manager di dunia 
free software tidak datang bersama 
taskbar. Sebagian bekerja sangat bagus. 
Sebagian lagi sangat minimalis dan miskin 


www.infolinux.web.id 


Memilih Desktop dan Window Manager 


@stere|) Otogin TE 
& Ovwm, sangat mirip dengan Windows 9x 


(orrS 2:3 pn 


fitur. Umumnya, window manager tidak 
membutuhkan memory yang terlalu besar. 
Ruang kosong harddisk pun umumnya 
masih dalam hitungan di bawah 10 
megabyte. 

Pertama-tama, kita akan membahas 
Aewm (http://www.red-bean.com/ 
-decklinfaewm/). Window manager yang 
satu ini luar biasa minimal untuk dekorasi 
window. Untungnya, popup menu yang 
datang bersamanya cukup bagus. Setiap 
klik kanan pada desktop akan membuka 
satu window xterm yang baru. 

Selanjutnya, kita akan berpindah ke 
Amaterus (http://www.taiyaki.org/ 
amaterus/). Window manager yang satu 
ini benar-benar ingin tampil minimal, 
namun tetap menyediakan fasilitas dasar 
sebuah window manager. Sayangnya, 
Anda tidak akan mendapatkan popup 
menu yang cukup ramah. Popup menu 
yang diberikan hanyalah popup menu 
yang berisikan beberapa menu item untuk 
menjalankan xterm, TWM, dan lain 
sebagainya. Karena membutuhkan 
GTK 4, maka window manager ini masih 
cukup besar, dari sisi ketergantungan 
akan pustaka lain. 

Berikutnya adalah giliran Amiwm (ftp:// 
Ftp.Iysator.liu.se/pub/X1 1/wm/amiwm/). 
Window manager yang satu ini akan 
menghadirkan Amiga di sistem Anda. 
Secara umum, tampilannya sangatlah 
bagus. Sebuah menu akan diletakkan pada 
bagian atas layar dan berfungsi sebagai 
kontrol utama. Dekorasi window-nya cukup 
memadai untuk digunakan. 


InroLINUX JANUARI 2004 69 


Memilih Desktop dan Window Manager 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Blackbox (http://sf.net/projects/ 
blackboxwm) adalah window manager yang 
kecil, namun sungguh luar biasa. Sebuah 
popup menu akan ditampilkan untuk Anda. 
Dekorasi window-nya juga cukup memadai 
untuk digunakan. Anda tidak membutuhkan 
berbagai pustaka aneh untuk dapat 
menikmati betapa minimalnya blackbox. 
Walau demikian, jangan berpikir bahwa 
pembuatnya tidak menyukai atau tidak 
mengakui desktop dan window manager 
kelas berat karena salah satu developer-nya 
adalah developer di Trolltech, produsen OT. 

Sebagai window manager, enlighten- 
ment (http://www.enlightenment. org) 
boleh dikatakn cukup berat. Tapi semua itu 
dibayar untuk mendapatkan tampilan yang 
luar biasa indah. Enlightenment adalah 
salah satu window manager paling indah 
yang pernah dibuat. Memiliki sumber daya 
lumayan dan ingin tampil gaya dan unik? 
Cobalah window manager yang satu ini. 

Fluxbox (http://www. fluxbox.source- 
forge.net) yang berbasiskan Blackbox 
datang dengan tampilan hampir sama 
seperti blackbox. Namun, fluxbox datang 
dengan beberapa fitur tambahan. Walau 
demikian, theme untuk blackbox tetap bisa 
Anda gunakan. Sangat minimal dan indah. 
Window manager yang satu ini sangat 
direkomendasikan untuk digunakan. 

lon (http://www.students. tut. fi/ 
-tuomov/ion/) adalah window manager 
yang sangat unik. Jangan mengharapkan 
menu atau taskbar yang indah. Sebagai 
gantinya, Anda harus menggunakan 
keyboard Anda untuk mengontrol window 
manager ini. Semua tombol dari F1 sampai 
F12 memiliki fungsi sendiri-sendiri. Bagi 
Anda yang ingin cepat dan banyak 
menggunakan keyboard, window manager 
ini sangat cocok untuk digunakan. 

Kita akan berpindah ke dunia oroborus 
(http://www.kensden.pwp.blueyonder. 
co.uk/Oroborus/). Window manager yang 
satu ini memiliki dekorasi window yang luar 
biasa indah. Selebihnya, biasa-biasa saja. 
Oroborus kompatibel untuk digunakan 
bersama desktop GNOME. 

Olwm (http://www.plig.org/swinman/ 
olvwm.htmi) akan menghadirkan Open Look 
di sistem Anda. Ringan dan cukup mudah 
digunakan dengan sebuah popup menu yang 
berfungsi sebagai menu utama. Selain itu, 


70  InroLINUX JANUARI 2004 


dekorasi window-nya pun cukup indah 
untuk dilihat. Sangat cocok bagi Anda yang 
menggemari tampilan a Ia Open Look. 

Satu lagi window manager yang 
dikembangkan dari source code blackbox. 
Openbox (http://openbox.sunsite. dk) 
datang sangat mirip dengan blackbox. 
Walau demikian, openbox memiliki 
sejumlah keunggulan dibandingkan 
blackbox. Di antaranya adalah antialiasing 
dan dukungan untuk NetWM. 

Windowmaker (http://www.window- 
maker.org) barangkali adalah window 
manager yang benar-benar luar biasa. 
Ringan, kaya fitur, dan sangat didukung 
oleh banyak pembuat software lainnya. 
Tampilannya yang mirip dengan NeXTSep 
pun disajikan dengan sangat indah. Sebuah 
pilihan bagi Anda yang ingin tampil keren, 
unik dan komplit namun tetap ringan di 
memory. 


Window manager dengan taskbar 
Walau bukan suatu keharusan, beberapa 
window manager datang bersama taskbar. 
Bagi yang telah terbiasa, sebuah taskbar 
dapat sangat membantu. Saat ini terdapat 
beberapa window manager yang datang 
lengkap dengan taskbar, akan tetapi, 
IceWm dan Ovwm adalah dua yang sangat 
pantas Anda coba. 

Icewm (http://www.kiss.uni-j.si/ 
-k4fr0235/icewm/) adalah window 
manager yang benar-benar luar biasa. Selain 
datang dengan dukungan taskbar yang mirip 
dengan taskbar Windows, window manager 
yang satu ini juga datang dengan berbagai 
fitur hebat lainnya. Salah satunya adalah 
penggunaan theme. Anda dapat mengistal 
theme-theme untuk Icewm yang tersebar di 


Internet, dan kemudian mendapatkan wajah 
baru yang menarik. Icewm juga terkenal 
sebagai window manager yang mengambil 
yang terbaik-terbaik dari window manager 
lain. Kemampuan untuk dikustomisasi dari 
window manager yang satu ini juga hebat 
luar biasa. Hampir semua bisa Anda ubah 
sesuai keinginan. Apabila Anda mengingin- 
kan window manager yang ringan namun 
sangat kaya fitur, maka Icewm-lah pilihan 
nomor satu. Window manager ini bahkan 
jalan di Windows. 

Ovwm (http://www.gvwm.org) adalah 
window manager yang benar-benar ingin 
menghadirkan lingkungan kerja seperti pada 
Windows 9x. Luar biasa mirip. Bahkan 
mengalahkan kemampuan Fvwm95 untuk 
menghadirkan tampilan yang mirip dengan 
Windows 95. 

Selain itu, secara default, gvwm juga 
mendukung sound event sederhana, 
sehingga kita bisa menikmati suara pada 
beberapa event seperti start up dan 
shutdown. Taskbarnya sangat mirip dengan 
Windows 9x dan memiliki fasilitas 
Autohide. Bahkan menu start-nya juga 
dirancang sedemikian rupa sehingga 
menyamai Windows. Termasuk menu run, 
yang dengan cerdik didapatkan dari 
menjalankan xterm dengan geometri kecil. 
Ingin window manager yang benar-benar 
mirip dengan Windows 9x? Gunakan 
Ovwm. Anda tidak akan menyesal. 

Pilihlah desktop atau window manager 
yang benar-benar sesuai dengan selera 
Anda. Sebagai pengguna, Anda berhak akan 
sistem yang paling baik dan paling personal 
bagi Anda. Cobalah dan terus mencoba, 
sampai Anda mendapatkan yang terbaik.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ketika X Window malu-malu kucing 


Beberapa saat lalu, salah satu pertanyaan yang seringkali dikemukakan ketika sese- 
orang ingin menggunakan Linux adalah: Dapatkan saya menikmati GUI di Linux? Dan 
ketika jawabannya adalah tidak, maka Linux pun mungkin urung diinstal. Bagi yang 
ngotot, beberapa tindakan pun dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengganti 
video card dengan video card yang telah didukung oleh Linux. Bukan solusi yang 
optimal, tapi, paling tidak, pengguna tersebut dapat menikmati GUI di Linux. 

Apabila ternyata video card Anda tidak dikenal oleh X Server, maka Anda selalu 
dapat mempergunakan driver vesa. Penggunaan vesa mungkin membuat kartu 
Anda tidak dapat bekerja dengan optimal. Akan tetapi, paling tidak kita bisa 


menikmati indahnya GUI di Linux. 


Satu catatan khusus bagi pengguna video card nVIDIA, Anda selalu dapat 
memperoleh driver terbaru dari situs www.nvidia.com. Driver generic nv tidak akan 


memberikan hasil yang Anda inginkan. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Langkah Sederhana Membu 


Mailing List Server 


Tulisan ini merupakan kumpulan pengalaman selama beberapa hari 
menginstalasi dan mengoperasikan mailing Iist server groups.or.id oleh 


Onno W. Purbo. 


esin server groups.or.id meru- 

kan hasil saweran beberapa 

aktivis TI Indonesia, yang me- 
ngumpulkan uang rata-rata Rp100.000,- 
dan Rp200.000,- per orang. Koordinasi 
saweran dilakukan oleh Donny BU. 

Server Groups.or.id berlokasi di 
Colocation dan bandwidth sumbangan dari 
CBN. Memang bukan server yang besar 
sekali, karena dia hanyalah kelas Pentium III, 
dengan ukuran partisi /var sekitar 7 Gbyte 
saja dan RAM 256 Mbyte. Mailing list server 
tersebut telah dapat diakses melalui web di 
http.//groups.or.id/mailmanllistinfo. 

Mudah-mudahan dapat menampung 
beberapa mailing list yang besar-besar 
supaya mengurangi trafik internasional dari 
Indonesia ke yahoogroups.com yang 
membuang devisa kita. 


Persiapkan komputer 
Spesifikasi komputer tentunya sangat 
tergantung pada beban pekerjaan yang 
harus di-handle. Ruang harddisk untuk 
partisi yang terdapat directory /var harus 
besar, karena tempat penyimpanan arsip 
mailing list diletakkan pada /var. 

Pada kesempatan ini, kami mengguna- 
kan spesifikasi server dengan sepesifikasi 
sebagai berikut: 

@ Prosesor Pentium III 
@ RAM 256 Mbyte 
@ Harddisk sekitar 14 Gbyte 


Beberapa hal administratif lain yang 
perlu dilakukan jika kita menginginkan 
server tersebut dapat berfungsi secara baik 
di Internet adalah: 

1. Mencari tempat meletakkan server 
tersebut di Internet, sebaiknya di ISP 
lokal di kota Anda. Atau di IIX (Indonesia 
Internet Exchange). Pada kesempatan ini 
kami meletakannya di CBN karena 


teman-teman di CBN bersedia 
menyumbangkan tempat colocation dan 
bandwidth Internasionalnya untuk traffic 
mailing list tersebut. 

2. Minta alokasi IP address dari tempat 
colocation server. 

3. Registrasikan domain ke IDNIC melalui 
web http://www.idnic.net.id. Mungkin 
yang paling mudah adalah mengguna- 
kan domain “.web.id. 


Instalasi sistem operasi 

Di bulan puasa, Bona Simandjuntak dan 

saya membutuhkan waktu sekitar dua (2) 

jam untuk menginstalasi server mailing list 

dari nol. Sambil nyambi memaksa Donny 

BU untuk belajar menginstalasi Linux. 
Linux merupakan pilihan terbaik untuk 

server mailing list. Beberapa fasilitas yang 

wajib diinstalasi agar mailing list server 
dapat beroperasi dengan baik adalah: 

@ Postfix, mail server. 

@ Mailman, mailing list server. 

@ Apache, web server, karena mailman 
menggunakan web untuk interaksi. 

@ Python, bahasa pemrogramman yang 
digunakan Mailman. 

@ Ssh, agar kita dapat /ogin dari remote. 
@ BIND, untuk mengoperasikan Domain 
Name System agar dapat memper- 
kenalkan nama domain dari server yang 

kita operasikan. 

@ Webmin, bagi mereka yang lebih suka 
mengadministrasi server dari jauh 
melalui web browser. 

@ Sebaiknya di instalasi juga semua 
fasilitas yang dibutuhkan untuk deve- 
lopment karena kita akan banyak meng- 
compile software untuk meng-update 
berbagai fasilitas yang ada. 


Bagi mereka yang agak paranoid 
tentunya dapat menginstalasi software 


www.infolinux.web.id 


Membuat Mailing List Server 


firewall, seperti iptables dan shorewall, 
maupun Intrusion Detection System (IDS), 
seperti snort dan prelude untuk menambah 
pertahanan server. 

Pada Mandrake 9.0 maupun 9.1, semua 
software yang dibutuhkan terdapat dalam 
bentuk RPM. Instalasi software jadi sangat 
mudah sekali. 

Kita perlu meng-upgrade Mailman yang 
digunakan karena Mailman RPM bawaan 
Mandrake 9.1 adalah versi 2.0.13. 
Mailman yang terbaru saat tulisan ini dibuat 
adalah 2.1.3. Sebaiknya kita tetap 
menginstalasi Mailman RPM bawaan 
Mandrake karena akan menjadi dasar untuk 
setup folder dan lain sebagainya bagi 
instalasi Mailman selanjutnya. 


Tes awal operasi server 
Selesai instalasi, server mailing list dapat 
langsung dites operasionalnya. Beberapa 
hal yang perlu di-tuning sebelum tes 
dilakukan adalah: 

Edit file /etc/postfix/main.cf dan isikan 
parametersebagai berikut. 
myhostname - nama hostname anda. 
inet interfaces - all 
owner reguest special - no 
recipient delimiter - - 
unknown local recipient reject code - 500 
alias maps —hash:/etc/postfix/ 
aliases,hash:/var/lib/mailman/data/aliases 


Edit file /etc/httpd/conf/httpd.conf 
(Mandrake 9.0) atau /etc/httpd/conf/ 
httpd2.conf (Mandrake 9.1), dengan 
menambahkan pada line paling bawah. 
Include conf/mailman.conf 


Bagi yang juga mengoperasikan DNS 
server untuk domain dari mailing list server 
tersebut, sebaiknya diedit file berikut ini. 
IvarInamed/nama-domain.hosts 


InroLINUX JANUARI 2004 71 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Mailing List Server 


Isikan dengan benar informasi domain 
yang diregistrasikan ke IDNIC. 

Restart semua server yang kita tuning, 
melalui perintah: 

# service postfix restart 


T- Groups.or.id - serve your community - Mozilla 
File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


£ - 2 in 


5! (Home | wkBookmarks A Dr.Web- Antivirus... AA MandrakeSott AMandrakestore AMandrakeclub AMandrakeLinux —» 


4 8 Ld hitpaeowi.groups.or.id/ 


“Reload 


serve your community 


# service httpd restart 1 4 Pe, 


(NN aan 


# service named restart A0 / groups.orid 


serbeyour friendship 


Check routing dengan perintah ping. 

Browse secara lokal ke http://localhost/ 
mailman/admin. Anda harusnya akan 
melihat tampilan interface administrator 
mailing list Mailman melalui web browser. 


Monday, 10 November 2003 


Server Mailing-List "SAWERAN-01" 
Server "Saweran-01" Bagi yang ingin menjadi 
Semua teknologi berawal relawan developer, 
dari angan-angan, dan Silakan subscribe ke 
semua orang dapat tentu milis developer! 
dapat berangan-angan. 
Bin seberapa jauh keberanian kita untuk 
mewujudkan angan-angan tersebut. Beberapa orang | 
yang  berangan-angan sama,  nyawer untuk 
mewujudkan angan-angan tersebut. Hasilnya, inilah, 


a membantu 
Maoteik bandwidth 
Internet — internasional, 


Upgrade Mailman 2.1.3 


Ambil mailman versi terakhir dari http:// 


: server "Saweran-01", server mailing-list groups.or.id yang berarti 

www.list.org/download.html atau http:// yang pertama. meminimalisir — larinya 
. “| i 

sourceforge.net/projects/mailman/. Ibecajurnallendagnyal o—”—————— badan nan NN 


Setelah berhasil di-download, lakukan 
langkah-langkah berikut: 

# cp mailman-2.1.3.tgz /usr/local/src 

# cd /usr/local/src 

# tar zxvf mailman-2.1.3.tgz 

# cd /usr/local/src/mailman-2.1.3 


Baca semua file README.“, terutama 
README.POSTFIX dan INSTALL. Anda 
akan memperoleh gambaran cara terbaik 
untuk menginstalasi mailing list server 
menggunakan Mailman dan Postfix. 

Siapkan system untuk Mailman: 

1. Tambahkan user mailman dan group 
mailman 

# adduser mailman -G nogroup 

# groupadd mailman 


Biasanya group mailman akan dibuat 
secara automatis oleh adduser mailman. 
Pada saat menjalankan adduser, tambah- 
kan switch -G nogroup agar user mailman 
dapat berinteraksi dengan baik ke postfix 
yang berjalan di bawah group nogroup. 


2. Jika Anda sudah pernah menginstalasi 
Mailman 2.0.13 dari RPM Mandrake, 
lakukan langkah berikut ini. 

# rm -rf /var/libimailman 

# mkdir /var/lib/mailman 

# chown -R mailman.mailman /var/lib/ 
mailman 

# chmod -R 02775 /var/liblmailman 


Catatan: perintah “rm /var/lib/mailman” dan 
“mkdir /var/lib/mailman” jangan dilakukan 


72 InroLINUX JANUARI 2004 


& Situs groups.or.id 


jika Anda ingin menyelamatkan mailing list 
yang pernah dibuat sebelumnya. 


Instalasi Mailman-2.1.3 
Lakukanlangkah konfigurasi, kompilasi, dan 
instalasi dari source Mailman yang telah 
diekstrak. 

# cd /usr/local/src/mailman-2.1.3 

# .Iconfigure -prefix — /var/lib/mailman — 
with-mail-gid -nogroup -with-cgi- 
gid — apache 

# make install 


Biasanya Anda akan dapat masalah 
pada saat “./configure” jika library Python 
untuk development belum diinstalasi, atau 
Linux tidak disiapkan untuk melakukan 
kompilasi software dan sebangsa itu. 

Kadang-kadang opsi “—with-mail-gid” 
akan memberikan masalah kalau Postfix 
dijalankan dengan group ID lain. Yang biasa- 
nya digunakan adlah “—with-mail-gid — 
nogroup” atau “— with-mail-gid —- mailman”. 


Cek instalasi Mailman-2.1.3 
Lakukan dua lengkah berikut ini untuk cek 
hasil instalasi. 

# cd /var/lib/mailman 

# bin/check perms 


Biasanya akan keluar error bahwa mod 
harus 02775 untuk folder messages dan 
templates. Itu dapat diperbaiki dengan 
perintah berikut ini. 


www.infolinux.web.id 


# chmod -R 02775 messages 
# chmod -R 02775 templates 


Yang juga sering menimbulkan kesalahan 
adalah group awal mailman 2.0.13 yang 
menggunakan group mail, sedang Mailman 
2.1.3 menggunakan Mailman. 

Agar perbaikan dapat dilakukan secara 
otomatis, dapat pula dilakukan melalui 
perintah berikut: 

# bin/check perms -f 


Setting final untuk Mailman 
1. Buat mailing list Mailman untuk 
menerima komentar atau permohonan 
pembuatan mailing list. 
# bin/newlist mailman 


2. Konfigurasi mailing list Mailman 
menggunakan sitelist.cfg standar. 
# bin/config list —i data/sitelist.cfg 
mailman 


Default konfigurasi sitelist.cfg tidak 
dapat menerima mail dari non-member, 
dan reply kepada si pengirim berita 
(poster), bukan ke mailing list. Hal ini 
dapat diubah di lain waktu melalui 
interface web. 


3. Setup tabel cron. 


# cd /var/lib/imailman/cron 
# crontab -u mailman crontab.in 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ITS localhost mailing lists - Admin Links - Mozilla 
Fl Elle Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


L.2-3 Uu 


orward Reload — Siop 


fa “| 
| dg hitpiMocalhostimatimanyat (| | ya searen | s - 


! 
Welcome! Tost Mailing List - Mozilla 


dit View Go Bookmarks Tools Window Help 


| 2 - 2 & (dk nittpimtocathostimaitmanyer |) |2.searen | 3 - Im 


Forward Reload Stop 


There currently are no publicly-advertised Mailman 
administrators configuration page for an unadvertisi 


Home | “WpBookmnarks LP Dr.Web -Antivirus....) MandrakeSott AP MandrakeStore 


General list information can be found at the mailingli 
(Send guestions and comments to mailman@localhosi 


PYTHON 
Powered 


(bm se 3 | ntpunocatnostimaiimanycreate 


You can create a new i 

below. The name of the mailing list will be used as the primary address for posting 
messages to the list, so it should be lowercased. You will not be able to change this once 
the listis created. 


Aan DRAG mma 
MALMAN- 

version 212 You also need to enter the email address of the initial list owner. Once the listis created, 

the list owner will be given notification, along with the initial list password. The list owner 


will then be able to modify the password and add or remove additional list owners. 


IF you want Mailman to automatically generate the initial list admin password, click on 
"Yes'in the autogenerate field below, and leave the initial list password fields empty. 


You must have the proper authorization to create new mailing lists. Each site should have 
a list creator's password, which you can enter in the field at the bottom. Note that the site 


& Menu Admin Mailing List 


4.Jalankan Mailman grunner daemon. 
# cd /var/lib/mailman 
# bin/mailmanctl start 


5. Agar mailman berjalan setiap kali system 
di-boot, jalankan dua langkah berikut: 
# cp scripts/mailman /etc/init.d/ 
mailman 
# chkconfig -add mailman 


Beberapa distro Linux menggunakan / 
etc/rc.d/init.d bukan /etc/init.d. Setelah 
chkconfig dilakukan, Anda dapat me-restart 
mailman melalui perintah berikut: 

# service mailman restart 


Beberapa kustomisasi 
Tidak banyak yang perlu kita kustomisasi 
dari Default setting Mailman. Saya biasanya 
hanya mengganti parameter MTA pada file 
/var/lib/mailman/Mailman/Default.py seperti 
berikut ini. 

MTA - 'Manual' 


menjadi: 
MTA - 'Postfix' 


Yang juga perlu dikustomisasi adalah 
password untuk administrator Mailman 
yang dibutuhkan saat membuat mailing list. 
Tugas administrator antara lain adalah 
membuatkan mailing list bagi orang lain 
yang meminta dibuatkan mailing list. 
Pembuatan password ini dilakukan melalui 


administrator's password can also be used for authentication. 


List Identity 


Name oflist: |coba-coba 


perintah berikut: 
# cd /var/liblmailman 
# bin/mmsitepass 


Selesai sudah semua konfigurasi 
Mailman. Kita harusnya sudah dapat 
memberikan service mailing list bagi 
pengguna di Internet. 


Beberapa catatan untuk mem- 

buat & membuang mailing list 

Untuk membuat mailing list (sebagai contoh 

di groups.or.id), 

1. http://groups.or.id/mailman/create. 

2. Name of list| diisi nama mailing list. 

3. Initial list owner address |diisi e-mail list 
owner. 

4. Auto-generate initial list password? | Yes 

5. List creator's (Authentication) password 
Idiisi password yang telah diset dengan 
perintah “bin/mmsitepass”. 


Selesai membuat mailing list dari web, 
ssh ke root shell untuk me-restart Postfix. 
# service postfix restart 


Maaf tak ada jalan lain yang lebih seder- 
hana, postfix harus di-restart untuk meng- 
aktifkan alias secara otomatis. Alternatif lain 
adalah memodifikasi source code. 

Untuk membuang atau me-remove 
sebuah mailing list, perintahnya adalah: 

# cd /var/lib/mailman 
# bin/rmlist -a nama-mailing-list 


www.infolinux.web.id 


Membuat Mailing List Server 


Panduan amat singkat bagi 
pengguna mailing list biasa 
Untuk menggunakan mailing list server 
Mailman tidak berbeda jauh dengan 
yahoogroups.com. Hanya saja, pembuatan 
mailing list harus dilakukan oleh administra- 
tor di mailman@nama-mailing-list-server. Hal 
ini dilakukan karena tidak ada mekanisme 
otentikasi bagi si pembuat mailing list. Tidak 
seperti yahoogroups.com, yang dapat 
membuat mailing list adalah mereka yang 
mempunyai account mail di yahoo.com. 

Sebagai contoh untuk membuat mailing 
list di groups.or.id, Anda cukup mengirim- 
kan mail ke mailman@groups.or.id untuk 
meminta dibuatkan mailing list. Pada saat 
mailing list dibuat, Anda akan dapat 
konfirmasi via e-mail beserta password 
untuk administrator mailing list tersebut 
yang di-generate secara random. 

Seluruh daftar mailing list di groups.or.id 
dapat dilihat di http://groups.or.id/mailman/ 
listinfo. Pengguna biasa dapat subscribe 
melalui e-mail namamailinglist-subscribe@ 
groups.or.id atau melalui web http:// 
groups.or.id/mailmanllistinfo/namamailinglist. 

Untuk administrator mailing list yang ingin 
mengadministrasi mailing list, dapat melaku- 
kan melalui http://groups.or.id/mailman/ 
admin/namamailinglist. Masukkan password 
administrator mailing list yang diperoleh dari 
e-mail saat dibuatkan mailing list tersebut. 

Beberapa menu yang sering dilakukan 
oleh administrator mailing list melalui Web 
http://groups.or.id/mailman/admin/ 
namamailinglist adalah: 

@ Passwords (untuk ubah password 
administrator). 

@ Membership Management |Mass 
Subscription. 

@ Privacy Options |Subscription Rules | 
advertiseddiisi Yes. 


Di samping itu, ada beberapa parameter 
yang akan membantu operasional mailing 
list server, seperti berikut ini: 

@ General Options | Owner (untuk 
mengubah owner). 
@ General Options |Description 

(pemberitahuan di listinfo). 

@ General Options (first strip reply to| yes. 
@ General Options (reply goes to list |this 


list. 


Onno W. Purbo (onno@indo.net.id) 


InroLINUX JANUARI 2004 73 


Subversion, CVS Replacement 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Subversion, CVS Replacement 


Subversion adalah salah satu software configuration management 
diciptakan sebagai repository untuk pengembangan aplikasi object 
oriented, harusnya menjadi CVS 2.0. Tetapi karena desain teknologi 
yang sangat berbeda, maka menjadi sebuah project sendiri yang 


disebut Subversion. 


alau kalian programer yang 

bekerja secara tim pasti sudah 

pernah pusing atau mengalami hal- 
hal yang mengesalkan saat melakukan 
coding, seperti data hilang, tertimpa, dan 
sebagainya. Nah untuk mengatasinya, 
biasanya dipasang seperti sistem repository 
yang mengatur perubahaan source code. 
Software sejenis ini ada banyak di 
antaranya Visual Sourcesafe, Starbase 
StarTeam, Rational ClearCase, tetapi itu 
semua yang komersial, yang paling populer 
adalah CVS karena CVS ini adalah open 
source. Saat ini CVS ini sudah menjadi 
default application di Linux, semua distro 
Linux mendukung CVS. Juga semua IDE 
populer pasti mendukung CVS contohnya 
Jbuilder, SunONE — Netbeans, Websphere 
-— Eclipse. 

CVS mengolah dan menyimpan source 
code atau binary file, mencatat peruba- 
haannya, dan diberi nomor perubahaan 
maka disebut Concurrent Versioning 
System padahal nama project permulaan- 
nya adalah cedergvist (CVS) - nama yang 
aneh bukan. Dengan CVS source code hari- 
hari sebelum update terakhir dapat di- 
restore, dibandingkan dan diketahui siapa 
yang membuat. CVS memungkinkan 
terjadinya kolaborasi pemograman antara 
programer. CVS memungkinkan integrasi 
dengan e-mail, sehingga update code dari 
seorang programer bisa diketahui oleh tim. 
CVS memungkinkan sebuah project 
pengembangan aplikasi menjadi sangat 
terstruktur. Terutama di Indonesia yang 
cenderung di-organize, CVS akan sangat 
membantu. 

Sayangnya, CVS ini tidak mendukung 
pencatatan perubahaan folder/direktory, di 
mana beberapa bahasa pemograman 
sangat terkait dengan folder/direktori, hal ini 
yang membuat CVS perlu diperbaiki. 
Sehingga untuk project yang berhubungan 


74  InroLINUX JANUARI 2004 


dengan folder seperti Java, kalau terjadi 
proses refactoring, dan dalam sebuah 
project yang mana project manager-nya 
gatek dan selalu berubah-ubah desain 
sistemnya (hal yang sering terjadi di 
Indonesia), programer akan kelimpungan. 

Nah Karl Fogel dan Jim Blandy, yang 
juga pendiri Cyclic Software, salah satu 
orang penting dalam pengembangan CVS, 
sudah berpikir untuk upgrade CVS ini untuk 
mendukung ini, pembicaraan panjang 
dilakukan, maklum project CVS diciptakan 
oleh Dick Grune tahun Desember 1996 
melalui newsgroup com.sources.unix, jadi 
sudah hampir satu dekade, malah CVS 
yang sekarang ini desainya mengikuti 
desain Brian Berliner tahun 1989. 

Ada banyak hal yang membuat versi 
terbaru dari CVS ini tidak dipasang title CVS 
2.0, tetapi Subversion, sebuah project di 
bawah bendera tigris.org, sebuah dotcom 
open source yang spesialis bergerak 
dibidang software engineering. Secara 
arsitektur CVS ini menggunakan teknologi 
paling baru saat ini yaitu WebDav mengikuti 
RFC 2518 untuk extension HTTP. 

Karl Fogel dan Jim Blandy tersebut di- 
hire menjadi pegawai full time oleh Brian 
Behlendorf dari Collab.Net, yang pencipta 
Apache Web Server yang paling populer. 
Saya pribadi tidak tahu negosiasi apa yang 
membuat CVS 2.0 ini menjadi Subversion, 
dan tidak kompatibel, padahal kalau di- 
upgrade kan tidak masalah. Mungkin sudah 
tipical open source project kalau sudah 
stabil, project barunya ganti nama, malah 
tidak kompatibel. Walaupun ada script 
Python di Subversion yaitu cvs2svn.py 
untuk melakukan konversi project CVS ke 
Subversion. 


Berkenalan lebih jauh 


dengan Subversion 
Subversion saat artikel ini dibuat, 


www.infolinux.web.id 


menyandang versi 0.22.2, dan sudah 

sekitar 1,5 tahun dipakai oleh tim Subver- 

sion di production, jadi mestinya lebih 
stabil, tetapi tim bercita-cita untuk 
memasukan module baru ke dalam 

Subversion sehingga nanti pas versi 1.0 

sudah jadi replacement de facto dari CVS, 

yang mana tidak tahu kapan itu. Maklum 

dari start project ini sekitar Februari 2000 

sampai sekarang baru 0.2, versi 0.5 saja 

belum sampai. 
Malah di FAO-nya sudah dikatakan 
stabil (http://subversion.tigris.org/ 

project fag.html), ini cuplikan pernyataan 

tentang stabilitas Subversion: 

@ We believe that Subversion is stable and 
have confidence in our code, in fact, 
we ve been self-hosting since Septem- 
ber of 2001 —eating our own caviar s0 
to speak. We declared aloha because 
we're ready for the world to try 
Subversion. 

@ After 10 months of self-hosting, we 
haven't lost any data at all. 

@ The filesystem schema is stable now and 
shouldn't undergo any changes before 
1.0. In the off-chance that the schema 
does change, we will provide a dump/ 
load utility to aid you in the migration. 

@ In order to make Subversion as stable as 
possible, we need more people to use 
Subversion. If you use Subversion on a 
day-to-day basis, you can help us find 
and fix any bugs that might turn up. It 
may sound risky at first, but odds are 
that if you find any bugs they will be 
minor inconveniences as opposed to 
data destroyers. 


Saya mungkin tidak akan membahas 
secara lengkap apa itu Subversion atau 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


disingkat SVN, terutama fitur command 
line-nya, maklum di dokumentasinya sudah 
lengkap semua, mungkin akan dibahas 
beberapa tip untuk pemakaian. 

Ini artinya sebuah kemajuan luar biasa 
secara pengembangan sistem, karena 
berbeda sekali dengan CVS yang meng- 
gunakan pserver protocol dan source code 
handling dengan RCS. WebDav ini 
protokol yang didukung oleh hampir 
semua web server baru. Masih ingat 
FreeDrive yang menyediakan space gratis 
di Internet, dan bisa jadi sebuah drive 
virtual. Nah WebDav bekerja seperti ini, 
begitu juga di IIS sudah ada WebDav. 
Malah kalau Anda share map network di 
Windows ada WebFolder, itu juga 
WebDav support. 

SVN dirancang hanya berjalan di 
Apache 2.0, dan mod dav-nya harus sudah 
terpasang, tanpa module tersebut SVN 
tidak bisa bekerja. Malah SVN ini saking 
terintegrasinya dengan WebDav-nya 
Apache, SVN ini mendukung penuh semua 
fitur di Apache dan WebDav-nya. 

Malah security model Apache 
menggunakan htpasswd-nya Apache. 
Semua setting SVN bekerja seperti setting 
virtual directory di Apache. Malah kalau 
Apache-nya mendukung SSL, SVN dapat 
berjalan di https. 


Bekerja dengan Subver- 
sion 

Nah untuk bekerja dengan Subversion, 
sebenarnya tidak sulit, karena tim Subver- 
sion telah membuat rpm lengkap dengan 
apachenya, Anda bisa download di 
subversion.tigris.org untuk versi terbarunya, 
maklum mereka update terus setiap 1-2 
bulan. 

Untuk instalasinya tidak sulit, jalankan 
saja semua rpmnya, baik itu rpm Apache 
2.0.45, Neon, subversion rpm. Kalau 
pembaca tangan kotor, dapat membuatnya 
dari source code awal. Ingat untuk pemakai 
Red Hat 8.0, harus upgrade glibc-nya ke 
versi terbaru. Untuk ini pembaca harus 
meregister server-nya di RedHat.com, 
tetapi untuk pemakai Mandrake 9.1, sudah 
otomatis bisa menginstalnya. 

Bila menginstal Subversion client, ada 
beberapa file executable yang diinstal, yang 
terpenting adalah svn, di mana svn ini 


bekerja seperti halnya cvs command di 
CVS. Svn ini akan melakukan segala 
kegiatan seperti checkout, import, update, 
commit, dan menampilkan informasi source 
code. 

Sayangnya untuk client base-nya untuk 
replacement seperti JCVS, WinCVS belum 
stabil, di Subversion disebut RapidSVN, 
penulis pernah mencobanya, setiap koneksi 
ke server suka crash. Tetapi untuk yang 
TurtoiseSVN yang jalan di Windows, 
bekerja secara terintegrasi dengan Explorer 
dan sampai saat ini berjalan baik. 


Memulai project dengan 
Subversion 

Untuk memulai project menggunakan 
Subversion, misalnya project java atau 

C-4 #, tim harus men-setting sebuah folder 
dulu di komputernya, bisa di Windows 
ataupun Linux, kemudian lakukan import 
folder tersebut berserta source code di 
dalamnya ke sistem Subversion. 

Bila hendak memasukkan folder 
cimande dengan semua isinya ke Subver- 
sion lakukan: 

$ svn import -m “Comment Import” http:// 
www.blueoxygen.org/repos/testrepo 
cimande 
Adding cimande/build/build.xml 
Transmitting file data ......... 
Committed revision 1. 


Kalau pusing, coba deh pakai 
TurtoiseSVN, klik kanan di folder yang akan 
di-import, kemudian pilih Import. Maka 
sebuah dialog Import akan keluar. 

Dalam dialog tersebut akan ada 3 isian, 
yaitu: 

@ URL of repository: lokasi dari repository 
subversion. 

@ User folder as modulename: mengubah 
nama folder menjadi nama module, yang 
mana dapat di-search dikemudian hari. 

@ Import Message: informasi tambahan 
untuk module. 


Kemudian setiap programer dapat 
melakukan checkout untuk meng-copy 
semua isi dari cimande module di 
Subversion ke harddisk-nya. Checkout 
secara otomatis akan meng-copy semua 
informasi dari module di Subversion server 


www.infolinux.web.id 


Subversion, CVS Replacement 


ke client yang semua dimasukkan dalam 
sebuah folder yang bernama .svn, yang 

berisikan informasi yang akan memudah- 
kan replikasi. 

Informasi di folder .svn ini yang berbeda 
dengan CVS, di mana setiap kali kita 
hendak melakukan replikasi harus init dulu, 
di Subversion hal itu tidak perlu dilakukan. 
Maklum kalau kita bekerja di beberapa 
project yang server repitory-nya berbeda- 
beda, wah kita harus setting berulang di 
CVS, tetapi di Subversion tidak perlu. 
Semua informasinya disimpan di .svn. 

Caranya checkout module cimande 
yang telah dibuat di atas dengan svn import 
adalah: 

$ mkdir cimande 

$ cd cimande 

$ svn co http://www.blueoxygen.org/ 
repos/testrepo/cimande 

A buiid/build.xml 

Checked out revision 2. 


Subversion memiliki alternatif selain http 
atau https dengan protokol WebDav, tetapi 
file system biasa tetapi harus standard 
web, jadi http://www.blueoxygen.org/ 
testrepos/cimande bisa diganti dengan file:/ 
//tmp/testrepos/cimande yang artinya 
berlokasi di PC letaknya di /tmp/testrepos/ 
cimande. 

Karena intergasi dengan Apache, maka 
setiap project di Subversion dapat diakses 
via browser, caranya adalah mengetik 
http://namaserver/svn-repo/module-name. 
Fasilitas yang tidak terdapat bila 
menggunakan file system file://. Selain itu 
Subversion juga didukung oleh ViewCVS 
(viewovs.sf.net) yang dibuat dengan 


Subversion Filesystem 


& svn architecture 


InroLINUX JANUARI 2004 75 


Subversion, CVS Replacement 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


/ 


branches 


& Repo with new 


: 


& svn global versioning 


Python, yang merupakan CVSWeb 
replacement yang bekerja di CGI. 


XML di Subversion 

Beda CVS yang paling mendasar dengan 
Subversion adalah dukungan XML-nya. 
Semua repository Subversion diset 
menggunakan XML. Untuk lebih detailnya 
coba deh buka file enteries di repository 
Subversion di folder .svn, pembaca akan 
mendapatkan xml file yang isinya kurang 
lebih seperti ini: 

«?xml version-”1.0" encoding - "utf- 
8"? 


« wc-entries 
xmins — "svn:” 5 
Kentry 


name -”"svn:this dir” 

url - “http://localhost/testrepo/ 

blueoxygen” 

kind - dir” 

revision-"0"/» 

«Sentry 

committed-rev —" 2" 

name -".classpath" 

text-time — “2003-05-14T16:01:34. 
7626012” 

committed-date -" 2003-05- 
14T14:49:42.8644012" 

checksum -"fed5de57e72e9e2b32e2e2d 
264092873" 


76  InroLINUX JANUARI 2004 


kind — “file” 

uuid — "f2d39eed-db92-f949-a6ea- 
ee1144400c46" 

prop-time — "2003-05-14T16:01:34. 
6524432" 

revision—-"2"/5 


«Sentry 
name -”src” 
kind —”dir"/5 


« Iwc-entries 5 


File ini memberikan informasi bahwa 
folder tersebut akan berhubungan dengan 
server bernama localhost, dengan web 
folder-nya bernama testrepo, dan module 
bernama blueoxygen. 

Sedangkan untuk file yang binary 
seperti .jar, atau .class, atau image akan 
disimpan di.svnltext-base, dengan file 
bernama .classpath.svn-base. 

Isinya seperti berikut: 

«?xml version-”1.0" encoding - "UTF- 
8"? 
«classpath » 

«classpathentry kind -“var" path — 

"JRE LIB" rootpath - "JRE SRCROOT" 

sourcepath —"JRE SRC"/» 

«classpathentry kind —-"”lib” path - "C:/ 

eclipse/workspace/blueoxygen!lib/ 

jdbc2 O-stdext.jar”/» 

«classpathentry kind —-"lib” path -"C:/ 

eclipse/workspace/blueoxygen!lib/jdom- 

b7.jar"/5 

«classpathentry kind -"lib" path -"C:/ 

eclipse/workspace/blueoxygen!lib/ 

jive basic.jar”/» 

«classpathentry kind -"”lib” path - "C:/ 

eclipse/workspace/blueoxygen!lib/jta- 

spec1 0 1.jar"/» 

«classpathentry kind -"lib” path - "C:/ 

eclipse/workspace/blueoxygen!lib/ 

mm.mysgl-2.0.11-bin.jar” / 5 

«classpathentry kind —-"”lib” path - "C:/ 

eclipse/workspace/blueoxygen!lib/ 

xerces 1 4 1.jar"/» 

«classpathentry kind -"”lib” path -"C:/ 

commons-collections-2.0-src/bin/ 

common collection-0.1.1a.jar”/ 

«classpathentry kind -“src" 

path -“src/java"/»5 

«classpathentry kind —-"”lib” path - "C:/ 

tomcat402/commonllib/servlet.jar" / » 

«classpathentry kind —-"”lib” path - "C:/ 

tomcat402/commonllib/velocity- 


www.infolinux.web.id 


1.2.jar"/5 
«classpathentry kind - "output" 
path -"bin”/» 

«Iclasspath » 


Instalasi Subversion di 
Debian 
Ada beberapa cara untuk instal Debian, 
saat artikel ini dibuat Subversion sudah 
keluar 0.33, dengan kata lain akan masuk 
phase Alpha. Subversion 0.33 memerlukan 
Apache 2.0.48 untuk berjalan. 
@ Untuk pemakai Debian, tinggal lakukan 
apt-get install. 
@ Untuk mem-fetch-nya dapat dilakukan 
dengan mengetik: 
1. apt-get install subversion 
2. apt-get install subversion-tools 
3. apt-get install libapache2-svn 


Bila telah berhasil men-download dan 
menginstalnya, coba ketik “svn”, sebuah 
informasi pembuka Subversion muncul. 
Sayangnya, setting untuk membuat server 
tidak dilakukan secara otomatis. 
libapache2-svn akan memindahkan 
mod dav svn.so ke box Linux, untuk 
menginstalnya tinggal me-/oad 
mod dav svn.so, setelah itu lakukan 
setting repository yang telah dijelaskan di 
atas. 

Kegiatan apt ini akan menginstal semua 
komponen tambahan seperti neon, swig, 
dan juga apr terbaru. 

Hati-hati menginstal aplikasi ke Debian, 
sebaiknya lakukan update apt database 
dulu, karena penulis pernah mengalami 
kejadian saat menginstal Subversion, di 
mana di repository Debian versi 0.32, 
sedangkan yang di komputer penulis adalah 
0.30. Karena upgrade bisa terjadi bukan 
hanya di subversion, tetapi di neon atau apr 
atau apache httpd-nya. Maklum Debian ini 
di-update terus. 

Bila pembaca hendak membuat 
repository sendiri dapat men-download 
source package-nya di http:// 
people.debian.org/ — cjwatson/subversion- 
woody. Informasi lebih lanjut mengenai 
Subversion dapat dilihat di http.// 
packages.debian.org/subversion. Subver- 
sion versi Debian ini di-update selalu oleh 
David Kimdon (dwhedon@debian.org).A 
Frans Thamura (frans@intercitra.com) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ouota, Membatasi 
Data para User 


Ouvota bukan hal yang asing lagi bagi kita, terlebih bagi rekan-rekan yang 
memiliki account rame-rame di salah satu server Linux. Layanan gratis yang 
tersedia di Internet seperti e-mail dan web biasanya juga menerapkan guota. 


ebetulnya apa itu guota? Ouota 

adalah salah satu fitur dari sistem 

operasi (dalam hal ini Linux) yang 
membatasi berapa banyak data atau file 
yang diperbolehkan untuk disimpan pada 
direktori user tertentu. Ouota bukan hanya 
terbatas pada besar data atau file yang 
disimpan, tapi juga bisa diterapkan pada hal 
lain, seperti besarnya bandwidth (dikenal 
degan bandwidthlimiter) atau lainnya. 
Ouota juga dapat diterapkan pada nfs dan 
xfs. Di sini kita akan membahas guota yang 
membatasi besarnya data atau file pada 
sistem operasi Linux khususnya /oca/ 
filesystem. 


Persiapan 

Penerapan guota pada Linux tidak terlalu 
sulit dan membingungkan. Pada 
kebanyakan distro, kernel Linux yang 
disertakan telah mendukung fasilitas guota 
filesystem. Jadi rekan-rekan bisa langsung 
menggunakan fasilitas ini, tanpa harus 
melakukan kompilasi kernel. 

Tetapi bagi Anda yang ingin 
mengoptimasi kernelnya atau yang 
mengompilasi kernelnya sendiri, jangan lupa 
untuk mengaktifkan Ouota Support pada 
bagian File System. Tanpa kernel yang 
mendukung guota, proses guota ini tidak 
dapat dilakukan. 

Di samping kernel Linux yang 
mendukung guota, kita juga memerlukan 
program tambahan. Program-program 
tambahan ini juga telah disertakan dalam 
paket-paket pada kebanyakan distro. Nama 
perintah program-program tersebut antara 
lain: 

Isbin/convertguota 
Isbin/guotacheck 
Isbin/guotaoff 
Isbin/guotaon 
lusr/bin/guota 
lusr/sbin/edguota 


Jusr/sbin/guotastats 
Jusr/sbin/repguota 
lusr/sbin/rpc.rguotad 
lusr/sbin/setguota 
lusr/sbin/warnguota 


Apabila program ini tidak ditemukan 
pada Linux Anda, Anda dapat 
mengambilnya di http://sourceforge.net/ 
projects/linuxguota. 


Konfigurasi 

Setelah semuanya siap, baik kernel atau 
program penunjang, kita dapat memulai 
menerapkan sistem guota pada Linux. Pada 
sesi ini kita diharuskan login sebagai super- 
user atau root. 


1. Memperbarui informasi 
Filesysem 
Edit file informasi filesystem /etc/fstab. 
Tambahkan “usrguota” atau “grpguota" 
pada partisi yang akan diterapkan guota, 
misalnya /dev/hdc9 yang di-mount sebagai 
/home, dengan salah satu cara berikut ini. 
Idev/hdc9 /home ext3 defaults,usrguota 1 2 
Idev/hdc9 /home ext3 defaults,grpguota 1 2 


Anda juga boleh menerapkan keduanya 
(usrguota dan grpguota) 
Idev/hdc9 /home ext3 defaults,usrguota, 
grpguota 1 2 


Usrguota digunakan untuk setting guota 
tiap user, dan grpguota digunakan untuk 
setting guota tiap group. 


2. Membuat file informasi guota 
Setelah kita mengedit file fstab, kita lanjut- 
kan dengan membuat file “guota.user” atau 
“guota.group” pada partisi yang 
diberlakukan sistem guota. Caranya dengan 
menggunakan perintah touch: 

# touch /home/guota.user 


www.infolinux.web.id 


O@uota, Membatasi Data para User 


Kemudian diikuti dengan perintah 
chmod: 
# chmod 600 /partition/guota.user 
# chmod 600 /partition/guota.group 


3. Memeriksa dan memperbarui 
informasi guota 

Memeriksa informasi partisi dan 

memperbaharui isi guota.user dengan 

perintah guotacheck: 

# guotacheck -v /dev/hdc9 

guotacheck: Scanning /dev/hdc9 I/homel 

done 

guotacheck: Checked 494 directories and 

2833 files 


4. Mengaktifkan guota 

Pada saat ini guota akan aktif, tetapi guota 
(baca pembatasan) belum diterapkan 
karena kita belum memberikan informasi 
mendetail untuk tiap user yang ada pada 
Linux kita. Pengaktifan guota ditempuh 
dengan cara “guotaon -av", sedangkan 
untuk mematikan guota kita gunakan 
“guotaoff -av" 

# guotaon -av 

Idev/hdc9 (I/homel: user guotas turned on 
# guotaoff -av 

Idev/hdc9 I/homel: user guotas turned off 


5. Pemberian guota tiap user 
Untuk memberikan informasi detail tiap 
user, kita dapat menggunakan edguota. 
Setelah edguota Kita jalankan, maka kita 
akan berhadapan mode editor vi (sebuah 
aplikasi text editor). Untuk rekan-rekan 
yang sudah biasa menggunakan vi, tidak 
akan kesulitan menggunakan edguota ini. 
Sedangkan bagi yang kurang biasa 
menggunakan vi, mungkin akan menemui 
sedikit masalah. 

Sebelum mengedit berapa besar guota 
atau berapa banyak file yang yang akan 
kita terapkan tiap user ada baiknya 


InroLINUX JANUARI 2004 77 


Ouota, Membatasi Data para User 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mengetahui bentuk dan struktur file 
edguota, kurang lebih akan seperti berikut 
ini. 

Disk guotas for user idban (uid 500): 
Filesystem blocks soft hard inodes soft 
hard 

Idev/hdc9 9360 0 0 1394 0 0 


Berikut ini penjelasan instilah-istilah yang 
berkaitan dengan guota dan edguota: 

@ Filesystem: partisi yang akan 
diberlakukan sistem guota yang telah 
memiliki ukuran blocks 9360 dan inodes 
1394. 

@ blocks: jumlah total besar data pada 
user bersangkutan (dalam kb atau 
kilobyte), dengan penjelasan hard dan 
soft sebagai berikut. 

@ soft: besar guota yang diberikan untuk 
besar data (dalam kb), O artinya tak 
terbatas. Jika masa tenggang tidak 
diset, soft limit ini berlaku sebagai nilai 
maksimum. 

@ hard: batas limit (maksimum ) untuk 
besar data (dalam kb), O artinya tak 
terbatas. Jika masa tenggang tidak 
diset, hard limit tidak diberlakukan. 

@ inodes: jumlah file yang ada pada user 
bersangkutan, dengan penjelasan soft 
dan hard sebagai berikut. 

@ soft: besar guota yang diberikan untuk 
jumlan file, O artinya tak terbatas. Jika 
masa tenggang tidak diset, soft limit 
ini berlaku sebagai nilai maksimum. 

@ hard: batas limit (maksimum) untuk 
jumlah file, O artinya tak terbatas. Jika 
masa tenggang tidak diset, hard limit 
tidak diberlakukan. 


Kembali ke edguota, untuk melakukan 
pengeditan kali pertama tekanlah tombol 
keyboard i. Kemudian dengan bantuan 
panah pada keyboard, geserlah ke tempat 
yang akan diedit informasinya. Misalnya, 
kita berikan user idban dengan guota 
sebesar 25 MB (soft 20 MB), maka kita 
akan edit seperti ini: 

Disk guotas for user idban (uid 500): 
Filesystem blocks soft hard inodes soft 
hard 

Idevihdc9 9360 20000 25000 1394 0 0 


Setelah selesai mengedit, simpanlah 
dengan menekan tombol Esc diikuti :wg 


78 InroLINUX JANUARI 2004 


Sekarang user idban telah dibatasi 
sebesar 25 MB untuk jumlah keseluruhan 
data. Jika ingin membatasi jumlah 
maksimum file, editlah bagian soft dan hard 
setelah inodes. Misalnya, di samping 
dibatasi 25 MB, user idban dibatasi hanya 
diperbolehkan memiliki 100 file (soft 90 
file), maka akan seperti ini: 

Disk guotas for user idban (uid 500): 
Filesystem blocks soft hard inodes soft 
hard 

Idev/hdc9 9360 20000 25000 1394 90 
100 


Mengapa soft memiliki nilai lebih kecil 
dari nilai hard? Soft (keduanya blocks dan 
inodes) diberikan nilai lebih kecil dari nilai 
hard bertujuan untuk memperingatkan user 
bersangkutan bahwa mereka hampir 
mencapai batas maksimum yang kita 
berikan. Cara ini lebih manusiawi daripada 
user tidak diperingatkan terlebih dahulu. 
Dengan catatan, ini hanya akan 
diimplementasikan jika Anda memberikan 
masa tenggang. 

Untuk memberikan peringatan pada user 
yang melebihi batas guota, aktifkan 
warnguota, jika perlu masukkan dalam 
crontab (program penjadwalan). 


6. Masa tenggang 

Masa tenggang diberikan dengan maksud 
agar kita lebih manusiawi dengan user yang 
ada pada Linux kita, dengan menggunakan 
edguota -t. Pada masa tenggang ini user 
diberikan keluasan untuk menggunakan 
batasan soft selama tenggang waktu yang 
kita berikan. Apabila melebihi tenggang 
waktu yang kita berikan, opsi soft akan 
otomatis berubah menjadi hard. 

Jika Anda tidak memberikan masa 
tenggang pada user, yang akan berlaku 
adalah nilai soft. Seperti dalam contoh di 
atas, user idban hanya akan mendapat- 
kan guota sebesar 20 MB. Lain halnya 
dengan diberikannya masa tenggang, 
misalnya batas waktu tenggang adalah 
satu hari, maka user idban mendapat 
soft (yuota) pada 20 MB dan hard (limit) 
pada 25 MB. Jika user idban telah 
menggunakan space sebesar 20 MB, user 
idban diberikan tenggang satu hari untuk 
menghapus file yang tidak dipergunakan. 
Jika melebihi batas satu hari, pada user 


www.infolinux.web.id 


idban akan diterapkan hard (limit) sebesar 
20Mb. 


Tip dan trik 

Mungkin agak bertele-tele apa yang 
diutarakan di atas. Berikut ini adalah 
beberapa tip dan trik cara pengesetan atau 
menyeting guota dengan cepat. 


1. Mengecek besar guota user 
Untuk menge-check guota seluruh user, 
gunakan perintha “repguota -a”. Anda juga 
dapat buat she// scripts sederhana seperti di 
bawah ini, apabila tidak memiliki program 
repguota. Silakan kembangkan script ini 
sesuka Anda. 

#!/bin/sh 

X-'cat /etc/shadow | grep “1$"1 | cut -d: 
#1" 

for user in $x 

do 

guota $user 

done 


Simpan dan beri nama sesuka Anda, 
misalnya cekguota, kemudian chmod 700 
dan letakkan di /usr/bin atau direktori lain 
yang masuk PATH agar bisa dijalankan dari 
mana saja. 

# chmod 700 cekguota 
# mv cekguota /usr/bin 


2. Pemberian guota tanpa edguota 
Jika tidak mau menggunakan edguota, 
Anda dapat menggunakan setguota. 
Format setguota adalah sebagai berikut: 
setguota -u Xuser» «soft» «Xhard» 
Xsoft» Xhard» -a 


Contoh: 
setguota -u idban 99000 910000 0 0 -a 


Silakan lihat petunjuk dan perintah 
lengkapnya dengan menjalankan “setguota 
—help”. 


3. Warnguota 

Gunakanlah warnguota secara periodik 
dengan memasukkan dalam crontab, 
misalnya sehari sekali. Warnguota ini 
berguna untuk memberi tahu user yang 
bersangkutan mengenai guota mereka yang 
sudah mendekati maksimum limit.A 

Idban Secandri (dban@staff.sdmlinux.com) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Eclipse, Open Source 
IDE Java dari IBM 


Eclipse adalah sebuah project Java open source yang diprakarsai oleh IBM, di mana sebelumnya merupakan hasil 
kerja OTI, sebuah perusahaan yang diakusisi oleh IBM karena keahliannya membuat aplikasi yang dikenal 
dengan VisualAge. Eclipse dapat dikatakan adalah VisualAge versi baru. Perbedaannya VisualAge bersifat 
komersial, sedangkan Eclipse bersifat open source dengan lisensinya CPL (Common Public License). 


elain itu, Eclipse juga memposisikan 

sebagai IDE multilanguage, jadi 

selain bahasa Java, juga 
mendukung bahasa C 4 4, Cobol, Fortran. 
Dapat dikatakan Eclipse ini menjadi sebuah 
single environment untuk pengembangan 
aplikasi yang berjalan di banyak platform. 


Revolusi Integrated Devel- 
opment Environment 

IDE singkatan dari Integrated Development 
Environment, sebuah aplikasi yang 
menyediakan ruang kerja untuk seorang 
programmer agar dapat membuat aplikasi 
dengan mudah dan cepat. 

Teknologi IDE terus berkembang, dan 
saat IDE yang terpisah-pisah, berkembang 
menjadi Microsoft IDE yang terintegrasi, 
malah di .NET, Visual Basic, C- 4, C#, 
ASP serta Script Debugger, malah VBA 
yang ada di MS Office menggunakan IDE 
yang sama. IDE sekarang itu mirip sebuah 
ruang kerja yang terintegrasi. Berbeda 
dengan dulu, kalau VB yah VB, Pascal yah 
Pascal, sekarang semua jadi satu, jadi 


pemakai tidak perlu pindah-pindah. Jadi 
jangan kaget kalau pemakai AutoCAD, 
Arena, Visio dapat menjalankan IDE yang 
sama yang dipakai Visual Studio. 

Apa sih hebatnya IDE? Lihat saja 
Microsoft Visual Interdev dengan Microsoft 
IDE-nya, membuat pemograman web 
menjadi semudah membuat aplikasi Visual 
Basic, dengan kemampuannya yang drag 
and drop, teknologi yang tidak dimiliki oleh 
siapapun saat itu, kemudian /ntellSense, 
kemampuan untuk mengeluarkan combo 
box terhadap method atau property dari 
sebuah object. Semua dimiliki oleh Microsoft 
IDE, sebuah fasilitas yang ditiru oleh 
pesaingnya. Malah pada Visual Studio .Net, 
programmer C4 #, VB dan ASP tidak perlu 
menjalankan 3 IDE, hanya klik File - New, 
semua bisa dikerjakan dalam satu aplikasi. 
Hebat bukan. 


Open source IDE 

Dengan popularitas Linux yang terus 
menanjak, membuat projek open source 
meledak, saat artikel ini ditulis ada sekitar 


Eclipse, Open Source IDE Java dari IBM 


nh 


60.000 project open source yang terdaftar 
Source Forge. Nah yang ikutan Open 
source ternyata bukan hanya Linux dan 
aplikasi pendukungnya, tetapi juga IDE. 
Sayangnya sampai artikel ini ditulis, IDE 
yang popularitasnya tinggi hanya segelintir, 
di antaranya Netbeans, Jedit, dan yang 
terakhir Eclipse. 

Dari semua itu hanya satu yang paling 
menarik dan malah popularitasnya 
meningkat terus yaitu Eclipse, karena IDE 
Eclipse didesain untuk bahasa Java, tetapi 
dibuat dengan bahasa C, berbeda dengan 
Netbeans dan JEdit adalah IDE untuk Java 
dan dibuat menggunakan teknologi Swing 
dari Java. Eclipse dan Netbeans merupakan 
mega project bernilai jutaan dollar US, 
berbeda dengan Jedit yang muncul dari 
project kecil yang murni open source. 
Memang ada unsur komersial di Eclipse dan 
Netbeans, maklum versi komersial dari 
Eclipse adalah Websphere Studio, 
sedangkan NetBeans adalah SunOne 
Studio (dulu Forte). Walaupun masih jauh 
dibandingkan dengan Microsoft IDE, Eclipse 


Eile Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help Eile Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help 
saga as slama lee asa gg sagaal|s- aw ala sil e- elo $ 
2 || owecame “OTrackHetoworajava —EMAMAKA «| en sa (Bl- « 
, DebugAs » JI 
wo Tune 
" Silo args- StringfOJ (id-14) 
Bs ||“ created on Aug 31, 2003 & & ram LAN batcte (Rumina) ag aan 
& || «To change the template for this generated file goto & Bk /ust/java/j2sdk1.4.2/bir/java (8/31/03 3:50 PM) 
3 Window»Preferences» Java» Code Generation» Code and Comments C3 (x &# HelloWorld CJava Application) 
ajaaa Te 3 org-blueoxygen.Hell localhost:14496 
fa package org-blueoxygen, 5 System Thread (Finalizer) (Running) 
ay '@ System Thread (Reference Handler) (Running) | 
“ @author frans 3 @y Thread (main) (Suspended (breakpoint at line 29 in HelloWorid)) 
“ To change the template for this generated type comment go to Ea HelloWorid.main(Strnat) ine: 29 Par "5 Variables | Breakpoints Expressions B3 
“ WindowsPreferences» Java» Code Generation» Code and Comments ZiWelcome — | Wi TrackHelloWoridjava —|(MHelloWoridjava Xx 8 Outine - 
1 Kl 5 
public static void main(Stringl args) ( A 
public class Helloworid ( Inta- 100, BL Aax Oo 
yr System.out.printin(a), 
"£ 
public Helloworla() ( System.out.printin(a): 
super), 1 
2 //TODO Auto-generated constructor stub Is 
" 
Bl CVS Resource History S &|- x 
Revision — |Tagsi (pare (Author (comment '8| Console (ora-blueoxygen.HelloWarid at localhost:14496) mn Bk Oa @|x 
100 - 
2 " a1 
an) Console |Tasks 
Writable Insert 1:1 Wiitable Insert l29:26 
kk al le - H 
& eclipse cvs repository perspective & eclipse debug mode 
www.infolinux.web.id InroLINUX JANUARI 2004 79 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Eclipse, Open Source IDE Java dari IBM 


File Edit Source Refador Navigate Search Project Run Window Help ena 
and B3 - - - 23 " B H 
asal aa) IIk ola Create a new Java class. @ 
B3 || Connection View 2x Ia @uery View 
3 (FR Source Folder: — (BlueOxygenJProject Browse... 
& Package: org.blueoxygen Browse... 
- Enclosing type: Ne 
(aj Te Name: HelloWorld 
| aa Modifiers: @ public defauk” Oprivate — O protected 
(- abstract |“ final tatic 
Superclass: ljava.lang. Object Browse. 
Interfaces Ld 
Ren 
Which method stubs would you like to create? 
public static void main(Stringl) args) 
ix (Constructors from superclass| 
'& Inherited abstract methods 
Il Results View Hibemator Log Jan 
Einish Cancel 
ka al 


& eclipse hibernator perspective 

bisa dikatakan IDE yang tercepat dan yang 
memakan memory terkecil dibandingkan 
dengan saingannya dilihat dari kemampuan 
dan feature-feature-nya, terutama untuk 
para programmer Java non-GUI, Eclipse 
masih yang terbaik. 


Mengenal Eclipse 

Eclipse, sebuah project open source yang 
dipelopori IBM, di mana saat ini Oracle juga 
menjadi salah satu komite dari Eclipse. 
Siapa tahu JDeveloper 5.0 menggunakan 
teknologi Eclipse. Untuk informasi lebih 
lanjut dapat melihat di situsnya di http.// 
www.eclipse.org. 

Eclipse merupakan IDE multtiplatform 
yang dapat berjalan di Windows, Linux, 
Unix. Merupakan sebuah IDE berbasis Java 
yang paling cepat saat ini, karena satu- 
satunya yang mengembangkan IDE-nya 
tidak menggunakan teknologi Swing yang 
terkenal lambat, tetapi C, memang ada 
saingannya yaitu JEditor, tetapi secara 
feature, jauh sekali. Kalau dibandingkan 
JEditor itu seperti Karimun, dan Eclipse itu 
adalah Lexus-nya. 

Untuk memulai Eclipse, pembaca dapat 
men-download-nya di http.//www.eclipse. 
org, di sana ada 2 versi dari Eclipse, tetapi 
download saja yang JDT untuk 
pengembangan Java. Extract-lah file 
download-nya kemudian jalankan Eclipse. 
Eclipse akan secara otomatis akan 
melakukan registrasi semua parameter 
default-nya. Proses kali pertama memang 
lambat, tetapi berikutnya cepat. 

Nah, untuk eclipse yang default ini, 
hanya mendukung Java source code saja, 


80 InroLINUX JANUARI 2004 


& eclipse new class 


tidak ada dukungan terhadap EJB, Tomcat, 
JBoss, Struts, ataupun XML. Jadi memang 
flat banget, tidak ada apa-apanya, maklum 
ini sebenarnya teaser IBM, untuk versi 
lengkapnya yah harus beli, yaitu dengan 
produk yang namanya Websphere Studio. 
Hal yang sama terdapat pada Netbeans 
dengan SunOne Studionya. Yah namanya 
juga cari duit, di Open Source-kan kan 
sebenarnya untuk menarik minat. 

Sampai artikel ini dibuat Eclipse 3.0M1, 
pembaca jangan kaget deh, kalau ada fitur- 
fitur yang bagus ditemukan di Eclipse adalah 
masih berversi 2.1. Walaupun secara 
fungsional masih tetap ada. 

Untuk para pemakai Linux ada dua versi 
Eclipse, yaitu versi GTK dan Motif, penulis 
sarankan menggunakan yang GTK karena 
versi ini berpenampilan lebih enak. 


Ada apa saja di Eclipse 
default? 

Eclipse default, artinya versi open source- 
nya memang berbeda dibandingkan dengan 
Websphere Studio. Sebenarnya versi open 
source-nya ini memiliki kemampuan yang 
hebat di antaranya: 


Debugging dengan breakpoint-nya 
Fasilitas ini memungkinkan kita mengetahui 
variable apa yang aktif di memory, terus 
berapa nilainya, malah kita bisa trace script 
secara step-by-step. 


Perspective 

Fasilitas ini memungkinkan kita melihat 
project yang dibuat dari berbagai sisi, 
seperti Java Perspective. Hebatnya semua 


www.infolinux.web.id 


ini dapat di-customize sesuai dengan 
keinginan user-nya. 

Hebatnya, setiap view (kotak dialog) 
dapat dipindah-pindahkan dan 
dikelompokkan. Saya pribadi sering 
mengganti Java Perspective dengan 
Resource Perspective. Resource Perspec- 
tive memungkinkan kita untuk melihat 
method dan property dari setiap code. 
Malah Package Explorer-nya 
memungkinkan kita melihat method dan 
property dari setiap JAR yang di-inc/ude di 
project. 


Integrated preferences 

Setiap plug-ins yang dimasukkan ke dalam 
Eclipse, bila setting plug-ins.xml-nya benar 
akan muncul di preferences. Saya 
menyertakan screen capture dari prefer- 
ences Eclipse yang tidak standar, dapat 
dilihat ada beberapa node yang mungkin 
pembaca tidak dapatkan, yaitu XML 
Schema, Apache Tomcat, dan SOL Builder. 


Project properties 
Project properties dimiliki hampir semua 
IDE, tetapi ada yang membedakan antara 
Eclipse dengan yang lain terutama 
Netbeans, kompetitornya. Kita bisa men- 
setting source dan compile-nya berbeda. 
Biasanya penulis mendapatkan pendekatan 
ini kalau sedang membuat Ant script. 
Selain itu, kalau library atau Java 
component tidak ditemukan maka icon dari 
Jar-nya menjadi kabur. Hal ini diperlukan 
kalau Jar yang ada tidak disimpan di satu 
lokasi yang bersamaan. 


Java Plug-ins Launcher 

Hebatnya dari Eclipse ini, kalau pembaca 
menginstal Struts Console 3.x plug-ins, 
maka di saat ada file struts-config.xml, 
Eclipse secara otomatis akan memanggil 
Struts console, padahal Struts console itu 
dibuat menggunakan Swing. 

Selain itu kalau diinstall plug-ins Tomcat 
atau JBoss, toolbar dari Eclipse dapat 
ditambahkan button untuk start, stop, atau 
restart Tomcat server. 

Sayangnya, sampai saat ini penulis 
masih kesulitan melakukan Ant integration, 
walaupun script build.xml yang dibuat 
sudah dijamin pasti 10096 benar. Error 
yang muncul dapat dilihat di Log Console. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mungkin saja nanti ada pembaca yang mau 
berkontribusi membuat artikel mengenai 
cara menggunakan Ant di Eclipse. Mungkin 
penulis menerangkan sebagian dari 
kemampuan dari Eclipse, tetapi sampai 
artikel ini ditulis dukungan Eclipse mulai 
melebar bukan hanya terhadap bahasa 
Java saja, tetapi PHP, Cobol. Malah sampai 
artikel ini dibuat team IBM sedang 
membuat versi Cobol-nya. 

Akhir Kata, Eclipse ini memang sebuah 
maha adikarya IDE yang bagus, yang 
diberikan cuma-cuma, walaupun masih 
banyak fasilitas lainnya yang tidak disertakan 
oleh IBM, tetapi didapat di versi komersial- 
nya. Terus terang saja, Eclipse ini cepat dan 
berjalan sangat cepat di lingkungan dengan 
memory 128 MB, di mana hal ini tidak dapat 
ditemukan di Borland JBuilder, Oracle 
JDeveloper, ataupun Netbeans. 

Sayangnya, Eclipse ini saat ini masih 
memposisikan dirinya sebagai text editor 
semata yang memiliki kemampuan 
debugging. Jad programmer Swing akan 
kerepotan kalau menggunakan Eclipse, 


Eclipse, Open Source IDE Java dari IBM 


FAN "71 AK 
Create, manage, and run configurations 
b Workbench Subclipse Preferences 53 
b Ant F PENA Nan -. T | 
Esa Dea A demonstration of a preference page implementation Configuratons: ame (Helowona 
hebat Directory preference: | Browse... #8 Java Applet 
b Help X An example of a boolean preference Ba Ia dana @ Main |to-Arguments (HI JRE! 1) Classpath| DI Source '#$-Common) 
b Instal/Update An example of a multiple-choice preference Ju JUnit baba | 
b Java Oma & Remote Java Application SA — Ii 
X 4Boss-IDE Prelerences | Choice 6 Runtime Workbench abal Browse... | || 
oice 
Templates Pia His — 
Variables Atextpreference: — (Default value Wan Jasa || 
alisther Prtarahkas org.blveoxygen.HelloWorid Search... | 
Include external jars when searching for a main class 
b Plugin Development | 
9 SolarEclipse Stop in main || 
CSS Syntax | 
JSP Syntax | 
XML Syntax | 
b Team 
7 Ta (Restore Defauts| |” Apply | & 5 
New || Dekte | 
(impor... | | Export. OK...| |. Cancel.) 
| 


& eclipse preferences 


malah penulis telah mencoba untuk 
meng-execute sebuah AWT sederhana, 
dan hasilnya tidak keluar. Walaupun IBM 
tengah mengembangkan SWT, sehingga 
programer Swing tidak perlu pindah IDE. 
Tetap saja, untuk saat ini Eclipse masih 
tidak bisa mendukung, tetapi berbeda 
untuk programer yang membuat EJB. 
Eclipse akan meningkatkan produktivitas, 
karena lebih cepat. Apalagi kalau 


& eclipse run debug 


Sayangnya, sampai hari ini penulis 


compiler-nya menggunakan Jikes dari 
IBM juga. 


hanya bisa menginstal Java dan Eclipse 
pada environment non Debian, seperti 
Mandrake dan Red Hat. Hal ini dikarenakan 
Eclipse tidak kompatibel dan sering crash 
bila menggunakan non-Sun Java SDK 
seperti BlackDown Java SDK.A 
Frans Thamura (frans @intercitra.com) 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JANUARI 2004 


81 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


INFO 


InroLINUX JANUARI 2004 


Memilih Linux desktop 

Banyak kalangan masih meragukan Linux di 
lingkungan desktop. Padahal sudah sejak awal 
tahun 2003, interface Linux sudah dibuat begitu 
mudahnya. Anak kecil yang terbiasa dengan 
desktop di Windows, harusnya bisa 
menggunakan Linux desktop. Karena begitu 
mudahnya Linux desktop. 

Mulai instalasi Anda sudah dimanja oleh 
Linux. Anda pun dapat seenaknya menancapkan 
hardware baru dalam Linux Anda dan jangan 
khawatir Linux tidak mengenalinya. Anda berniat 
menggunakan aplikasi pembakar CD, multime- 
dia, atau mungkin Office, semua tersedia di 
Linux. Lebih lanjut lilhat /nfoLINUX Februari 
2004. 


SATA on Linux 
Penggunaan Parallel ATA kelihatannya sudah 
mulai berkurang seiring mulai didukungnya Serial 
ATA (SATA). Lalu, motherboard apa yang sudah 
mendukung penggunaan SATA? Mahalkah? 
Jangan berpikir terlalu jauh dulu, pikirkan 
apakah Linux mendukung SATA! Informasi yang 
ada di web atau di komunitas Linux 
menyebutkan SATA sudah didukung Linux 


www.infolinux.web.id 


2004 


dengan baik. Tetapi, Linux yang menggunakan 
kernel berapa? Apakah semua kernel Linux telah 
mendukungnya? Selengkapnya bisa Anda 
temukan di /nfoLINUX Februari 2004. 


Instalasi program di Red Hat 
ala Debian 

Red Hat Linux adalah distribusi besar yang 
sangat terkenal dan memiliki hubungan erat 
dengan dunia industri. Red Hat Linux juga 
terkenal tangguh di server dan desktop. 
Sementara Debian juga distro sangat besar yang 
telah membuktikan dirinya mampu melayani 
kebutuhan Linux selama lebih dari 10 tahun. 
Selain itu, Debian adalah distro dengan paket 
program terlengkap di dunia ini. Instalasi 
program di Debian sangatlah mudah dilakukan. 
Dengan debian, kompilasi sendiri dari source 
code hampir tidak perlu dilakukan. 

Di lain sisi, instalasi program di Red Hat 
terkadang merupakan masalah. Walaupun paket 
RPM tersebar di mana-mana, terkadang kita 
masih perlu mencari paket-paket yang 
dibutuhkan oleh paket yang ingin kita install, dan 
hal tersebut jelas membutuhkan waktu. 
Untunglah, Conectiva kemudian 
melakukan porting APT 
sehingga kita pun dapat 
menggunakan APT di 
beberapa distro dengan 
manajemen paket berupa 
RPM. Dengan peng- 
gunaan APT, instalasi 
program di Red Hat 
menjadi tidak 
masalah lagi. Kita 
dapat lebih 
berkonsentrasi 
untuk menyelesaikan 
masalah utama kita. 


